EDISI | HARGA Rp40.000 [Luar Sumatra-Jawa-Bali: Rp44.000] 





INFC 





NN OR. NACIENDO LO NN Mr feet www. infolinux.web.id 








| DVD 
ubuntu 

Distro Terbaik anun 2007 

"DESKTOP GNOUNMEZ22043D Desktop = 

BA ENKON 2.0 == 


v Extras openSUSE 10.3 & Mandriva 2008.0 
v Kumpulan PDF Full Circle Magazine 


Simak beragam distro dan aplikasi Linux yang terpilih 
sebagai distro dan aplikasi terbaik di tahun 2007 pos] 


3D Desktop Compiz Fusion 


Lihat dan nikmati, efek 3D Desktop yang canggih dan 
menawan dengan menggunakan Compiz Fusion pas] 


IP Tahapan konfigurasi IPGop untuk kebutuhan 
p membagi koneksi Internet di warnet Linux pas 










« mewmew-vorbis-ssa.mkv - SMPlayer 


a = el) 
owse Options Help 
6 KI 


Le 


Open Play Video Audio Subtitles Br 
Get OO 28053 





















O 





LINUX 


PEMIMPIN UMUM 


Mario Alisjahbana 


PEMIMPIN REDAKSI 


Rusmanto Maryanto 


REDAKTUR SENIOR 


Anton R. Pardede, Effendy Kho 


SIDANG REDAKSI 


Supriyanto (Koord.), Alexander P.H. Jularso, 
Bonafacius S. Ryanto, Denie Kristiadi, Rully Novrianto, 
Sasongko R.A. Prabowo, Suherman, 

Wawa Sundawa, Yanuar Ferdian 


KONTRIBUTOR 
Budi Rahardjo, | Made Wiryana, Michael S. Sunggiardi 
Noprianto, Ria Canseria 


PRA PRODUKSI 


Arie Ishami, Renny Fitriastuti 


TATA LETAK € DESAIN GRAFIS 


Dhany Sudharmanto, Lely Yulaena, Mardiana 


SEKRETARIAT REDAKSI 


Evawani U. Putri 


IKLAN 


Thomas H. Waskita (Manajer), Imam Ariyanto, 
Indran B. Sapto, Meladi Krisbiono 


PEMASARAN, PROMOSI & KEGIATAN 


Setyo (Manajer) 


SIRKULASI & DISTRIBUSI 


Purwaluyo (Manajer) 


KEUANGAN 


Deetje Monoarfa (Manajer), Albert Sulistyo, 
Ngafiv, Tety Winarni, Untung 


PERSONALIA & UMUM 


Ekawati (Koord.), Suhaedin, Supandi 


PENERBIT 


PT InfoLINUX Media Utama 


ALAMAT 
Gedung Warta Lt. 4 
Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta Pusat-10430 
Telp: (021) 315-3731, Fax: (021) 315-3732 


PENGETAK 


PT Dian Rakyat, Jakarta 


Semua tip yang ada di dalam majalah ini gunakan atas 
risiko Anda sendiri. Kami tidak bertanggung jawab atas 
segala kehilangan data atau kerusakan pada komputer, 
alat-alat, atau software yang Anda miliki ketika 
menggunakan tip atau saran tersebut. 


Linux merupakan trademark terdaftar dari Linus Torvalds. 
Linux di sini adalah pemendekan dari GNU/Linux. 
Semua trademark lainnya merupakan 
hak masing-masing pemiliknya. 






SNA InfoLINUX diterbitkan bulanan oleh Pinpoint 
PUBLICATIONS Publications. Pinpoint Publications juga ikut 
menerbitkan majalah komputer bulanan PC Media, tabloid 
dwi-mingguan PC Mild, Buku Mini PC Media, dan Buku Mini 
InfoLINUX. Dilarang mereproduksi seluruh atau sebagian 
materi di media ini dalam bentuk dan dengan tujuan apapun. 
Pinpoint Publications tidak terafiliasi dengan perusahaan atau 
produk yang diuji coba di InfoLINUK. Seluruh staf InfoLINUK 


EDITORIAL 


KITA TAK BISA LEPAS 
DARI HAKI 


Meski masih banyak rakyat Indonesia yang belum meng- 
hargai HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual), dalam ke- 
nyataan sehari-hari kita melihat, kepedulian akan HaKI 
telah menghasilkan karya-karya besar, seperti Linux dan 
software open source lainnya. Pencetus Free Software Rich- 
ard Stallman dan pemilik hak cipta Linux Linus Torvalds 
adalah dua contoh orang yang sangat menghormati HaKI. 
Karena tidak ingin melanggar HaKI, keduanya mengem- 
bangkan software dengan lisensi yang mengizinkan orang 
lain bebas menggandakan dan menggunakannya, bahkan 
mempelajari cara kerja dan memodifikasinya. 

Banyak orang boleh pro kontra terhadap penegakan 
hukum atas HaKI di Indonesia, tapi kita tidak dapat terlepas dari pergaulan dunia 
yang telah lama mengakui hak cipta atas software dengan jenis lisensinya. Ada 
lisensi yang mengharuskan orang lain membayar izin atas penggunaan karya 
cipta. Ada pula yang bersifat sebaliknya, mendorong orang lain untuk menggu- 
nakan karya cipta tanpa harus membayar izin kepada pemilik karya cipta. 

Dengan melihat kondisi keuangan pemerintah yang berat dan daya beli ma- 
syarakat Indonesia yang masih rendah, UU Hak Cipta dapat diartikan bahwa 
Indonesia seharusnya hanya menggunakan software dengan lisensi bebas atau 
open source, kecuali untuk beberapa software penting yang belum ada peng- 
gantinya. Fatwa ulama tentang HaKI juga dapat diartikan bahwa rakyat Indo- 
nesia semestinya mendahulukan penggunaan software berlisensi yang tanpa bi- 
aya, karena fatwa atau aturan dalam suatu agama umumnya tidak dibuat untuk 
memberatkan umatnya. 

Pertanyaan yang biasanya mengemuka, “Mengapa masih sedikit orang 
yang sadar akan hukum hak cipta dan peraturan tentang HaKI lainnya?” Ba- 
rangkali ini terkait dengan budaya negatif seperti korupsi dan kolusi, atau 
pengambilan hak yang bukan miliknya dan moral rendah lainnya. Topik- 
topik seputar budaya negatif itu belakangan ini menjadi pembicaraan hangat 
dalam berbagai forum diskusi formal maupun informal. 

Solusinya? Ada dua pendekatan yang selama ini berhasil menyadarkan 
banyak orang, yaitu menggunakan dan menegakkan sesuai peran kita ma- 
sing-masing. Telah tersedia berbagai software open source yang memenuhi 
kebutuhan pokok pengguna komputer, sehingga tidak banyak hambatan 
menggunakannya. Telah tersedia hukum formal yang jelas tentang hak cip- 
ta, sehingga tugas pemerintah menegakkannya.M 





Rusmanto Maryanto [rus @infolinux.co.id] 


tidak memiliki investasi pada perusahaan atau produk yang diuji 
coba. Hasil uji coba produk yang dimuat di InfoLINUX tidak 
terkait dengan iklan atau hubungan bisnis perusahaan/produk 
tersebut dengan InfoLINUX. Kecuali disebutkan, uji coba 
dilakukan InfoLINUX pada produk dan layanan yang tersedia 
pada saat ini. Kami, di Pinpoint Publications, menjunjung 
tinggi nilai integritas. Untuk itu, dalam menjalankan tugasnya 
seluruh staf kami tidak dibenarkan menerima atau meminta 
imbalan dalam bentuk apapun dari relası/narasumber. 


PC Media ¿LINUX ZEI 


REDAKSIONAL E-mail: redaksi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 127-131 
CD BERMASALAH E-mail: redaksi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 127 


BERKONTRIBUSI NASKAH submissions@infolinux.co.id atau redaksi@infolinux.co.id 

ALAMAT ADVERTISING E-mail: iklan@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 105-107 
MAILING-LIST PEMBACA pembaca@infolinux.co.id, Pendaftaran: pembaca-subscribe@infolinux.co.id 
BERLANGGANAN ATAU PEMESANAN EDISI-EDISI SEBELUMNYA 

E-mail: sirkulasi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 4682-6816, 7079-6499, Faksimili: (021) 4682-8919 





www.infolinux.web.id INFOLINUX = 01/2008 3 


INDEKS 







Tanea's World 1.2 


Buku 
[23] A Practical Guide to Ubuntu Linux 

[23] Beginning Ubuntu Server Administration 
Ubuntu 7.10 Linux Unleashed (3rd Edition) 













INFO 


Software Pilihan 
24] Epiphany 2.20.2 
25] SMPlayer 0.5.62 
Extended Module Player 2.5.0 
mnoGoSearch 3.2.43 
PatientOS 0.21 

6] File Roller 2.20.2 

6] Evince 2.20.2 

Money Manager Ex 0.9.10 

6] Battles of Antargis 0.2.1.4 





Edisi 01/2008 


N NN N 
El ss 










N 
2 





N 


Koffer» Integrated Office Suite 












KSE: FT. FT. EH AO pa KA ee ee EN EZE: EZE EZ 


= mom [27] Mail Notification 4.1 / 5.0 RC1 
u eene 27] Weblssues 0.8.3 / 0.9.2 RC1 
Di 197] Shrinkta 0.1-8 

e ` si 27) Autofill Forms 0.8 





ER geg 





| Utama 
ZS Yang Terbaik di Tahun 2007 





Bisnis 
[36] Mendukung Industri Makanan dan Hotel 


dengan Linux 





Praktik Instan 


[38] Mengintegrasi Autentikasi Sistem Linux 
dengan Active Directory 


Komunitas 


Warnux 
[44] Daftar Warnet Berbasis Linux di 


Indonesia 






















Membangun Router Warnet dengan IPCop 








Tutorial 
[48] Efek 3D Desktop Canggih dengan Compiz 


Fusion 






























[3] Editorial [10] Budi Raharjo: Antara Command Line dan GUI [52] Back-up Filesystem dengan Histori Meng- 
[12] Michael S. Sunggiardi: Mengajar Blog di gunakan rsync 
[4] Indeks sekolah [56] GTK+ dengan Berbagai Bahasa Pemrograman 


[62] Membangun Front End untuk ps2pdf 
[70] Wajah Putih Bersih Berseri Alis Tegas Ber- 


wibawa 






Aktual [14] Surat Anda 


[5] Konferensi Penggunaan Software 

















Berbasis Open Source oleh Departemen Testilinux [72] Menggunakan Less 
Pertahanan U.S. [16] Kawan Setia Belajar dan Berbisnis 
[5] Polisi Jerman Ingin Menggunakan Linux Workshop 
[5] 2700 Internet TV Channel Gratis di Miro 1.0 Distro (74) Membuat Halaman File Upload 
[6] Software Kolaborasi Baru dari Canonical [19] BlankOn Linux 2.0 [75] Aplikasi Polling Berbasis File Teks 
[6] Hasil Survai Desktop Linux 2007 [19] Ubuntu 7.10 [76] Sharing File di Ubuntu 
[7] Versi Ubuntu untuk Pengguna Aplikasi [77] Sharing Printer di Ubuntu 
Virtual Software 
[7] Sun Developer Days 2007 [20] eyeOS 1.2.0.3 Info Harga 
[20] SENAYAN3 rc3 
Opini Kuis InfoLINUX 
[8] I Made Wiryana: Ah...Teori, Buat Apa Game 












Dipelajari Mahasiswa? [22] Black Shades Elite 0.0.1 [32] Edisi Mendatang 


4 01/2008 M INFOLINUX www.infolinux.web.id 


AKTUAL 


Konferensi Penggunaan Software Berbasis Upen 
Source oleh Departemen Pertahanan U.S. 


S. Department of Defense akan me- 

nyelenggarakan Departement of De- 

fense Open IT Conference yang ketiga 
kalinya dari tanggal 11 sampai 12 Desember 
2007 di Washington, D.C. Konferensi ini 
akan mendemonstrasikan seberapa luasnya 
adopsi dari software open source dan memberi 
tahu bagaimana mendapatkan hasil terbaik 
dalam menggunakan software ini. 

Tujuan utama dari konferensi ini adalah 
untuk menunjukkan sisi keuntungan dan 
berita seputar dari proses pengembangan 
teknologi yang bersifat terbuka. Brigadir 
Jendral Nickolas G.Justice, merupakan 
orang utama pada konferensi yang me- 
ngatakan bahwa software open source 
adalah bagian dari gabungan struktur 


Polisi Jerman Ingin 
Menggunakan Linux 


jaringan yang terkoneksi dan memung- 
kinkan perintah mereka serta mengontrol 
sistem untuk bekerja secara efisien, seper- 
ti kehidupan orang-orang yang tergan- 
tung padanya. Ketika mereka ditugaskan 
ke Baghdad, mereka telah menggunakan 
software open source. 

Hadir dalam konferensi tersebut, di- 
antaranya Bill Vass, President and COO 
at Sun Microsystems Federal and Sun 
Microsystems Inc. Sun merupakan salah 
satu perusahaan yang membantu organ- 
isasi pemerintah untuk memecahkan ma- 
salah level militer produk keamanan buil- 
in seperti sistem operasi Trusted Solaris, 
identity management software, Sun Fire 
system, dan StorageTek Solutions. 





Hari pertama konferensi akan dibagi 


menjadi empat sesi, dan hari kedua akan 
dibuat menjadi tiga sesi. Beberapa materi 
yang dibawakan pada konferensi ini, di 
antaranya, pengenalan dari open standard, 
perbandingan antara open source, free soft- 
ware, dan konsep public domain, serta 
metodologi untuk menggunakan tekno- 
logi terbuka di organisasi pemerintahan, 
sistem, serta prosesnya. W 


2100 Internet TV Channel 
Gratis di Miro 1.0 


eberapa waktu lalu, polisi 

daerah Berlin komplain 

mengenai sistem laporan 
mereka yang bernama POLIKS 
(Police National System for the 
Information, Communication 
and Processing), yang tidak 
stabil 
tidak efisien 
untuk NE 


dan 


para petu- 
gas dalam 
melakukan 
pekerjaaan- 
nya. 
Saat 
penduduk datang untuk men- 
garsipkan pengaduan mereka, 
petugas polisi membutuhkan 
waktu antara 30 sampai 90 
menituntuk mengisi datapeng- 
aduan tersebut. Penjelasan ini 
diberikan oleh Halmut Sarwas, 
Vice President DPoIG Berlin 
(German Police Trade Union), 


www.infolinux.web.id 





yang menganggap kejadian ini 
sebagai hal yang memalukan. 
Total down-time pada tahun 
ini, di daerah Berlin saja di- 
perkirakan berjumlah 50 jam. 
Halmut Sarwas mengatakan, hal 
tersebut tidak dapat dibayang- 
kan keru- 
| | N glannya, 
ar. a 
Y pejabat 


mana 


ep yang ber- 
wenangse- 
harusnya 
telah me- 
mikirkan 
cara untuk berpindah ke sistem 
operasi lain yang berbeda. 

Sebagai hasilnya, Berlin 
Police Union ingin meninggal- 
kan Microsoft Windows dan 
menggunakan sistem operasi 
lain seperti Linux yang mung- 
kin lebih murah dan lebih efisien 
dalam hal manajemen. m 


iro, sebuah aplikasi Inter- 
net TV yang free dan open 





source, telah merilis Miro 
versi 1.0. Versi ini merupakan 
langkah yang paling penting 
untuk Miro, di mana aplikasi 
ini bergerak lebih cepat dari- 









John Lilly, COO of Mozilla 
and PCF board member me- 
ngatakan, tidak ada aplikasi 
video di web seperti yang ter- 
dapat di Miro. Miro menampil- 
kan hal yang menarik antara ap- 
likasi web dan aplikasi desktop. 























pada peri- sm Dalam 
ode beta, | aplikasi 
dan telah Meet Miro, 
di-download llo sudah 
lebih dari N P terdapat 
200.000 nen een built-in 
kali setiap guide list- 
bulannya. | =- ing lebih 

Miro œ = - = dari 2700 
dibuat oleh free chan- 


organisasi non-profit bernama 
Participation Culture Founda- 
tion (PFC), yang menerima 
donasi dari organisasi dan per- 
orangan seperti dari Mozilla, 
Mitch Kapor, Skyline Public 
Works, Surdna Foundation, dan 
pengguna perorangan. 


nel online video. Ketika peng- 
guna Miro subscribes, video 
baru pada setiap channel dapat 
secara otomatis terdownload 
seperti halnya yang terdapat 
pada podcast. Hal menarik lain- 
nya, aplikasi Miro dilisensikan 
dalam lisensi GPL. 


INFOLINUX ® 01/2008 


5 


AKTUAL 


6 


Astaro 


Pada 5 Desember 2007, pihak Astaro meng- 
umumkan rilis Astaro Security Gateway 7.1, 
sebagai distro spesialis untuk kebutuhan 
security firewall, dan gateway. Versi 7.1 
telah mengintegrasikan sejumlah fitur baru, 
seperti Active Directory SSO, penggunaan 
resource yang lebih rendah, dan sebagai- 
nya. File iso distro Astaro 7.1 dapat Anda 
peroleh di situs www.astaro.com. 


Linspire 

Setelah bekerja keras, pihak Linspire de- 
ngan bangga telah mengumumkan keter- 
sediaan rilis beta dari CNR.com. Linspire 
akan menambahkan website CNR (Click 'N 
Run) milik mereka ke sejumlah distro popu- 
lar lainnya, seperti Ubuntu, Fedora, dan 
openSUSE. CNR sudah menyediakan lebih 
dari 37.264 aplikasi desktop Linux, paket 
aplikasi, dan berbagai library lainnya. 





Software Kolaborasi Baru dar 
Canonical 


Pus waktu lalu, pihak Canonical 


telah merilis sebuah layanan software 





i 
A ed CHE 
Register Bugs Blueprints Translations 


Is your project registered yet?| Search 


kolaborasi baru untuk para developer 
Linux yang bernama Launchpad Personal 
Package Archive (PPA). 

Fitur PPA akan ditambahkan ke 
Launchpad website development untuk 


What is Launchpad? What's new in 1.1.11 
Launchpad is a free softwa # Personal Package Arch 


© Bazaar 
r wi 





memberikan kesempatan kepada para 
komunitas untuk berkolaborasi pada 
paket-paket software, dan untuk developer individu untuk mengirimkan versi software 
open source buatan mereka. 

Para developer dapat melakukan upload suatu paket software kepada account lain, 
dan account lainnya dapat mengolaborasikan kembali software tersebut. Untuk setiap 
user yang memiliki account di PPA, disediakan kapasitas penyimpanan file sebesar 1 GB. 
Namun, kapasitas sebesar itu harus digunakan hanya untuk project free software. 

Christian Robottom Reis, salah seorang penanggung jawab Personal Package Archieve 
di Launchpad mengatakan, kalau banyak developer yang ingin memodifikasi paket yang 
telah ada sebelumnya. Layanan PPA diharapkan dapat mempermudah para developer 
yang memiliki ide cemerlang untuk saling bekerjasama. Dengan menggunakan PPA, para 
pengguna dapat melakukan browsing dan searching paket-paket yang dibutuhkan. m 


Hasil Survai Desktop Linux 2007 


enggunaan sistem operasi Linux pada desktop komputer terus 
VE Hal ini dapat dilihat pada survai tahunan yang 

diadakan oleh Linux Foundation. Survai yang diadakan ini, akan 
terus berjalan sampai akhir bulan ini. 

Linux Foundation yang sebelumnya dikenal sebagai Free Stan- 
dards Group dan Open Source 
Developer Labs (dua group terse- 
but bergabung pada bulan Janu- Y H F 
ari tahun ini), telah menerima 
20.000 jawaban survai. Dari 
jawaban yang didapat, terlihat 
bahwa lebih dari 70% responden 
merupakan bagian dari perusa- 
haan kecil, dan sebanyak 8.806 


dari total responden merupakan perusahaan kelas menengah. 





Linux terlihat semakin mendekat ke Windows, dengan lebih dari 
40% responden yang menggunakan Linux, pada lebih dari setengah 
komputer mereka. Lebih dari 65% orang yang menggunakan Linux 
pada client desktop mereka, diikuti dengan yang menggunakan 
sistem operasi Linux pada desktop development dan web server. Ke- 
banyakan dari para responden memiliki pekerjaan sebagai IT/IS/MIS 
System Administrator, dan pekerjaan yang sejenisnya. 

Hal yang menarik dari survai ini adalah kenyataan kalau banyak 


01/2008 E INFOLINUX 


LINUX 


FOUNDATION 


dari responden menggunakan Linux pada bidang pendidikan dan 
penelitian, software komputer dan jasa konsultan. Aplikasi soft- 
ware memiliki angka terdepan dengan suara 20%. Negara di Eropa, 
merupakan leader dalam hal penggunaan software open source, yang 
kemudian diikuti oleh Amerika Utara. 

Dari survai ini, dapat dicatat 
bahwa aplikasi e-mail, Internet 
browser, office productivity soft- 
ware, dan aplikasi untuk kebutu- 
han bisnis, merupakan hal yang 





penting bagi responden. Dan dis- 
tribusi Linux yang paling banyak 
digunakan pada desktop peru- 
sahaan ternyata adalah Ubuntu, 
serta tiga turunannya, yakni Kubuntu/Edubuntu/Xubuntu. Posisi 
kedua diikuti oleh Debian, dan kemudian di ikuti oleh Fedora dan 
openSUSE. Untuk penggunaan perorangan, Ubuntu memperoleh 
kemenangan lagi, sedangkan openSUSE berada pada urutan ketiga, 
dan posisi kedua diduduki oleh Debian. 

Kebanyakan responden juga menginginkan Adobe Photoshop 
dan Autodesk AutoCAD agar dapat dijalankan pada platform Linux. 
Untuk melihat hasil survai selengkapnya, Anda dapat melihat pada 
alamat situs www. linux-foundation.org/en/2007ClientSurvey.M 


www.infolinux.web.id 


Versi Ubuntu untuk Pengguna 
Aplikasi Virtual 


buntu JeOS 7.10 (Just Enough Operation System), 
mulai dikirimkan beberapa waktu lalu. Distro ini 
telah diumumkan pada konferensi VMWorld di San 
Fransisco, pada Sepetember 2007 lalu. Ubuntu JeOS 
merupakan sebuah sistem operasi yang didesain untuk 





lingkungan virtualisasi, dan memiliki performa yang 
tinggi untuk kebutuhan virtual machine. 
Para developer yang terbiasa menggunakan beragam 


d 


Distro ini dapat mengoptimalkan penggunaan virtualisasi, dan dapat mengurangi biaya 


aplikasi virtual, akan merasa tertarik pada Ubuntu JeOS. 


kompleksitas, serta biaya maintenance dengan hanya menggunakan satu sistem operasi. 

Salah satu pembuat software pertama yang mulai menggunakan Ubuntu JeOS adalah 
Bussiness Objects, yang menciptakan aplikasi virtual, dan telah pre-installed dan pre-con- 
figures BI system yang berjalan pada platform aplikasi VMware. 

Dalam penggunaannya, proses virtualisasi mengizinkan software tingkat tinggi mau- 
pun sistem operasi lainnya untuk berjalan menjalankan sistem operasi lain. Hal ini bi- 
asa disebut virtual machine, di mana sistem operasi dapat dimulai, dihentikan, maupun 
dimodifikasi dari satu komputer ke lainnya. Hypervisor merupakan dasar dari aplikasi 
virtualisasi, yang mengontrol resource, terutama agar sebuah mesin virtual dapat dipu- 
nakan, membuat back-up data, dan memindahkan data ke komputer yang sebenarnya. m 


Sun Developer Days 200/ 


AKTUAL 


Mandriva 


Pihak Mandriva telah mengumumkan kalau 
pihaknya sudah menyediakan ketersediaan 
rilis Mandriva Flash 4 GB. Mandriva Flash 
2008 membawa sejumlah teknologi baru 
yang disebut ezBoot, yang dapat melakukan 
reboot under Linux tanpa harus diset me- 
lalui BIOS. Bagi yang berminat, Mandriva 
Flash 4 GB sudah dapat dipesan melalui 
website Mandriva. 


Xice 


Windows manager Xfce yang banyak di- 
gunakan karena ringan dan mudah digu- 
nakan, telah merilis versi Xfce versi 4.4.2. 
Versi terbaru ini memiliki fokus utama pada 
perbaikan bugs. Thunar file manager yang 


terdapat pada Xfce 4.4.2, juga sudah versi 
terbaru, yakni 0.9.0. Beberapa distro seperti 
Xubuntu, dan Zenwalk, menggunakan Xfce 
sebagai default windows manager-nya. 


ertempat di Ballroom Hotel Shangrila Jakarta, pada 15 Novem- 
H 2007 yang lalu, Sun Microsystems menyelenggarakan semi- 

nar Sun Developer Days Indonesia 2007 yang mengambil tema 
“Paint The World Web 2.0”. Sun Developer Days 2007 merupakan 
acara Sun Developer Days ketiga di Indonesia yang diselenggarakan 
oleh Sun Microsystems Indonesia, dalam rangka meningkatkan daya 
saing para pengembang aplikasi di Indonesia. 

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Sun Developer Days selalu 
menghadirkan beragam topik yang menarik. Sejalan dengan tema 
yang di angkat dalam Sun Developer Days 2007, yakni “Paint The 
World Web 2.0”, berbagai topik telah didesain untuk membekali para 
pengembang lokal dengan kemampuan dan peralatan yang dibutuh- 
kan agar dapat secara efektif berpatisipasi dalam era Web 2.0. Be- 
berapa topik yang disertakan dalam acara ini diantaranya, Java FX, 
dTrace, Java Now and The Future, Web-Tier Programming dengan 
Javascript, dan satu sesi khusus mengenai 7 Habits of an Effective 
Developer di era Web 2.0. 

Wibisono Gumulya, President Direktur, PT Sun Microsystems 
Indonesia mengatakan, Sun Developer Days yang ketiga ini, me- 
nunjukkan adanya minat yang besar dari komunitas pengembang 
Indonesia terutama dalam penggunaan open source bagi pengem- 
bangan baik aplikasi maupun content. Sun sebagai pemimpin 
teknologi open source, selalu menyediakan berbagai fasilitas ter- 


www.infolinux.web.id 


baru dan para ahli 


yang 
bidangnya, diharap- 


menguasai 


kan dapat mem- 
bantu komunitas 
pengembang dalam 
menghasilkan ino- 
vasi teknologi ter- 
baru, yang dapat 
digunakan dalam 

meningkatkan perekonomian di Indonesia. 

Matt Thompson dalam konfrensi Pers juga mengatakan, kalau 
Indonesia memiliki potensi yang besar dalam penggunaan aplikasi 
berbasis open source. Terutama dalam segi visual, di mana Indone- 
sia memiliki beragam kisah-kisah masa lampau, maupun cerita etnik 
lainnya, yang dapat menjadi suatu bahan menarik jika dikaitkan den- 
gan aplikasi berbasis Java. 

Seminar yang tidak dipungut biaya ini, dihadiri oleh ratusan peser- 
ta dari berbagai perusahaan maupun akademi, dan dipandu oleh para 
pakar teknologi open source dari luar negri, yang di antaranya, Matt 
Thompson, Director of Technology Outreach and Sun e Open Source 
Program Office, Chuck-MunnLee, Java Technology Evangelist, dan 


Peter Karlsson, Solaris Technology Evangelist. m 


INFOLINUX E 01/2008 





7 


OPINI 


IN 


8 





| Made Wiryana 


Ah... Teori, Buat Apa 
Dipelajari Mahasiswa? 






TN 
N 


Di era sebelum popularnya Internet dan 





À 
IN 


open source, banyak bahasa pemrograman 
yang berteknologi menarik tenggelam tak 
popular. Seperti yang diungkapkan dalam 
The Economics of Programming Languages, 
banyak bahasa pemrograman yang tidak 
bisa diterima oleh publik karena faktor 
nonteknis seperti marketing, media 
massa, atau dorongan industri termasuk 
enggan berpindah atau menjaga kompa- 
tibiltias. 

Sebagai contoh bila kita melihat dalam 
daftar bahasa pemrograman yang mudah 
dalam artikel "Lowering the Barriers to 
Programming, Visual Basic" paling popu- 
lar di kalangan programer baru bukan ka- 
rena fitur atau mudahnya, tetapi lebih 
kepada faktor marketing saja. 

Kurang bersemangatnya mempelajari 
teori di kalangan developer Indonesia, 
menjadikan suatu teknik baru sering di- 
makan mentah-mentah sebagai silver bul- 
let, dan mengabaikan paradigma lainnya 
yang sering disebut di dalam buku teori. 


Sebagai contoh OOP sering dipuja sebagai 


01/2008 M INFOLINUX 


etika mengajak mahasiswa mempelajari 
hal seperti pemrograman fungsional, 
lambda calculus, sering keluar komentar, 


"Ah... 


ap pakai". Hal yang sama akan terlontar ketika 


teori, buat apa dipelajari, tidak si- 


mahasiswa diajak eksplorasi bahasa pemrogra- 
man yang tidak populer, misal Haskell, Eiffel, 
LISP, Erlang, Oberon, OZ maka akan keluar ja- 
y N waban yang sama. Berbeda bila mahasiswa dia- 
Jý jak belajar bahasa yang sedang popular seperti 
Y Java, NET dengan C#, atau Ruby. 


"silver bullet”, bahkan sering bahasa A 
disebut lebih unggul hanya karena OOP. 
Permasalahan komputasi saat ini tidak cu- 
kup dipecahkan dengan OOP. Paradigma 
lainnya dibutuhkan. 


Demi melihat masa depan, maka saya 


kan pemrograman dalam hal "little langu- 
age” sudah merupakan hal yang biasa. 
Penggunaan tools seperti lex, yacc misal 
untuk membaca format dan mentransfor- 
masi antarformat merupakan hal yang 
lazim dilakukan. Tetapi kini Language 
Oriented Programming yang diistilahkan 
oleh Martin artikel 


Language Workbench juga telah diadopsi 


Fowler dalam 
oleh Microsoft dalam produk Software 
Factories-nya . 

Bagi mereka yang ingin mendalami 
soal bahasa pemrograman, buku klasik 
karya Niklaus Wirth, Compiler Construc- 
tion, wajib untuk dicerna. Memang ban- 
yak buku tentang kompiler, tetapi buku 
ini sangat disarankan karena menjadi 
tonggak dalam pembuatan bahasa yang 
elegan dan simpel. Termasuk dalam 
pemanfaatan mesin virtual yang kini 
digunakan di Java ataupun CH. 

Tren open source menjadikan banyak 
bahasa yang tersedia bebas dan memiliki 
fitur menarik. Misal HECL, Hop, dan 
Links. HECL adalah bahasa skrip yang 
sangat kecil sehingga dapat dijalankan di 
ponsel sebagai suatu aplikasi J2ME, dan 
dapat digunakan untuk menulis skrip di 
perangkat yang menjalankan Java. 

Bahasa yang terkait dengan pengem- 
bangan aplikasi web Hop adalah bahasa 
order tinggi yang memisahkan antara alur 
logik program dan GUI tetapi memp- 
aketkan menjadi satu menjadi aplikasi 
web dan antara client dan server dapat 
saling bercakap-cakap. Bahasa yang sudah 


1 
Visual Basic paling popular di kalangan 
programmer bukan karena fiturnya, tetapi 
lebih kepada faktor marketing saja.,, 


sarankan bagi para dosen dan mahasiswa 
untuk melihat-lihat hal yang teoretis. 
Karena banyak fitur atau ide di bahasa 
tersebut yang 10-20 tahun lagi baru ter- 
serap ke produk yang bersifat mainstream. 
Ketika itu untuk mempelajari hal yang 
tersebut tidaklah Tidak 
menjadi kaget-kaget serba mengira semua- 


"baru" sulit. 


nya baru. 
Bagi programer Unix/Linux, melaku- 


memasukkan pertimbangan menulis apli- 
kasi Ajax secara lebih mudah adalah Links. 
Sehingga tidak perlu programer menulis 
dalam berbagai bahasa misal untuk server 
dengan Java, sedangkan untuk GUI den- 
gan Javascript. 

Jadi, 


ragu belajar hal-hal teoretis, supaya siap 


tunggu apalagi? Jangan ragu- 


menerima teknologi yang baru di masa de- 
pan.M 


www.infolinux.web.id 





OPINI 


Antara Command Line 
dan GUI 





Interface 





(GUI) menawan, 


aya dan kawan yang dulunya rajin meng- 
gunakan Linux sering menggunakan 
sistem operasi lain. Sistem operasi yang 
sering kami gunakan Mac OS X. Ini 


sistem operasi yang memiliki Graphical User 


bahkan dapat 


dikatakan biangnya GUI. Lucunya, ketika saya 
perhatikan, sebagian besar dari kami masih 
membuka “terminal” untuk mengakses shell 
meski sudah menggunakan sistem operasi 


yang ber-GUI indah. Beberapa perintah masih 


kami ketikkan menggunakan command line. Untuk mengedit berkas, 


ternyata saya masih lebih suka menggunakan editor “vi”. Biarpun 


sudah ada GUI, kami masih tetap setia menggunakan shell. 


Selidik punya selidik, ternyata ada command 
line dan GUI bergantung kepada (1) 
kebiasaan dan (2) kemudahan. 

Generasi baru pengguna Linux yang 
mungkin mulai mengenal Linux dengan 
tampilan GUI yang menawan akan ber- 
beda kebiasannya dengan generasi Linux 
lama. Generasi pengguna Linux baru 
lebih nyaman memberikan 
GUI. 
Mereka akan mempertanyakan cara kami 


mungkin 
perintah dengan menggunakan 


yang sangat kental dengan command line. 
Ini masalah kebiasan saja. 

Adanya GUI ternyata tidak otomatis 
membuat sebuah pekerjaan (task) menjadi 
lebih mudah dikerjakan. Sebagai contoh, 
kadang saya merasa ada sesuatu yang salah 
di jaringan (misalnya akses Internet terasa 
lambat), maka dengan cepat saya ketikkan 
“ping” terhadap sebuah host (misalnya 
terhadap router). Ada aplikasi GUI yang 


10 01/2008 E INFOLINUX 


dapat melakukan itu. Namun penggunaan 
perintah “ping” di sebuah sesi “terminal” 
lebih cepat menyelesaikan masalah. 


(regex) sebagai bagian dari perintahnya. 
Mungkin kegiatan yang dilakukan dengan 
hanya untuk 


power commands ini 


pengguna tertentu (power users)? 
Entahlah, yang pasti adalah GUI tidak 
selalu otomatis menjadi lebih mudah dari 
command line. 

Linux, seperti halnya Mac OS X, 
menggabungkan kedua dunia ini--com- 
mand line dan GUl--dengan sangat baik. 
Hal ini berbeda dengan sistem operasi 
Microsoft Windows. Command line di MS 
dilakukan 


cmd 


Windows bisa dengan 


menggunakan atau dengan 
memasang paket program Cygwin. Na- 
kedua 


command line dan GUI--terasa tidak terin- 


mun sayangnya, dunia ini-- 
tegrasi, masing-masing berjalan sendiri- 
sendiri di MS Windows. 

Window yang digunakan untuk pe- 
rintah cmd memiliki fitur yang sangat 
terbatas. Font yang digunakan hanya ter- 
batas (disediakan beberapa pilihan) dan 
tidak bisa menggunakan font pilihan 
Shell cmd tersebut tidak 


memiliki fitur file completion atau fitur- 


pengguna. 


fitur shell yang sangat memudahkan bagi 
penggunanya. Memang ada program tam- 
bahan, tetapi ini sebuah kerjaan lagi. 

Fitur shell komplit tersedia di paket 
cygwin, yang bisa kita pasang di atas Win- 
dows. Maklum, shell yang komplit itu ada- 
lah bash yang juga digunakan di Linux. 
Namun sayangnya paket cygwin ini ter- 
lalu kompleks untuk pemula dan ukuran 
paketnya tidak kecil. Setelah bersusah 
payah memasang cygwin pun perasaan 


“GUI tidak selalu otomatis menjadi lebih 
mudah dari command line.,, 


Selain perintah yang berhubungan 
dengan networking ada juga perintah yang 
berhubungan dengan pemrosesan berkas 
yang lebih mudah dilakukan dengan 
berkas yang 
memiliki kata tertentu lebih mudah dila- 


command line. Mencari 
kukan dengan perintah “grep”. Mencari 
lokasi sebuah berkas yang memiliki kata 
tertentu lebih mudah dilakukan dengan 
perintah “find”. Itu belum lagi kalau kita 
harus menggunakan regular expressions 


saya masih tetap kurang nyaman. Peng- 
guna command line terasa disisihkan dan 
menjadi “warga kelas dua” (second class 
citizens) di sistem operasi ini. Itulah se- 
babnya kami, para command liners, memi- 
lih hidup di dunia Linux atau Mac OS X. 
Bagi Anda yang mengembangkan apli- 
kasi, mungkin perlu diingat masih ban- 
yak pengguna “dinosurus” seperti kami 
yang masih suka menggunakan com- 


mand line. m 


www.infolinux.web.id 





OPINI 


Michael $. Sunggiardi 








mengendalikan 


untuk dipakai 


mengajar. Dengan ditayangkannya 


Mengajar Blog di 
Sekolah 


etelah lebih dari seminggu saya mencoba- 


coba membuat blog server, sekaligus 


seluruh operasinya, 


terbesit satu ide untuk “menurunkan” 
teknologi ini ke sekolah-sekolah, mulai dari SD 
sampai SMA atau bahkan ke perguruan tinggi. 
Teknologi blogger yang tidak perlu membeli 


peranti lunaknya merupakan suatu terobosan 


dalam kegiatan belajar- 


semua 


informasi di komputer yang berbasis Internet, 


maka seluruh civitas sekolah dapat menikmati hasil karya siswa-siswi- 


nya, atau bahkan karya dari guru dan orang tuanya. 


Setelah lebih dari seminggu 
mencoba-coba membuat blog server, seka- 


saya 


ligus mengendalikan seluruh operasinya, 
terbesit satu ide untuk “menurunkan” tek- 
nologi ini ke sekolah-sekolah, mulai dari SD 
sampai SMA bahkan ke perguruan tinggi. 

Selain menjadi sumber inspirasi, 
kebiasaan menulis juga membuat anak didik 
kita menjadi terbiasa berpikir sistematis. 
Kalau mereka tidak sistematis, tulisannya 
tidak akan mudah dibaca dan mereka harus 
belajar lagi mengungkapkan pemikirannya 
dengan sebaik-baiknya. 

Kesulitan utama lulusan sekolah di 
Indonesia adalah ketidakmampuan anak 
didik kita untuk menuliskan pemiki- 
rannya ke kertas. Keahlian vokal yang 
sekarang dimiliki banyak anak Indonesia, 
harus segera digeser menjadi keahlian 
baca-tulis. Apalagi dengan tersedianya 
jaringan Internet di mana-mana. 
lunak 


Pemanfaatan dari peranti 


12 01/2008 E INFOLINUX 


blogger server inilah yang dapat segera 
diterapkan di sekolah-sekolah, sehingga 
pemantauan anak didik cukup dengan 
membaca atau melihat blog-nya. 


semua isi situs melalui cara yang sangat 
mudah, dan tidak perlu lagi menggunakan 
teknologi yang diperkenalkan pada awal 
perkembangan teknologi pembuatan situs. 

Awal tahun 1996, untuk membangun 
satu situs di jaringan Internet dibutuhkan 
peranti File Transfer Protocol (FTP) untuk 
memindahkan data, lalu program yang 
mampu meletakkan tulisan dan gambar di 
posisi yang diinginkan (web design), dan 
semuanya digabung dalam satu server, 
yaitu web server. Kesulitan yang sering 
dialami selanjutnya saat kita ingin mem- 
perbarui isinya. 

Perkembangan peranti lunak blogger 
server ini diprakarsai komunitas open 
source, yang selalu mengembangkan suatu 
produk bermutu untuk dapat dipakai 
beramai-ramai oleh seluruh lapisan masya- 
rakat. Intinya adalah gabungan Apache, 
MySQL dan PHP (biasa disebut AMP), dan 
program blogger server dikembangluaskan 
menjadi satu produk yang sebelumnya 
tidak terpikirkan. 

Kita dapat memasukkan informasi 
dalam bentuk tulisan dan gambar, lalu 
melihat jumlah pengaksesnya dalam 
bentuk grafik atau chart yang menarik, 
sehingga kita yakin bahwa situs yang 
dibangun ini betul-betul bermanfaat dan 
diakses oleh banyak orang. 

Tidak terbayang, lima atau sepuluh 
tahun lalu, jika kita ingin membangun 
dibutuhkan biaya 
cukup besar dan waktu yang cukup lama. 


server seperti ini, 


Saat ini dengan teknologi terbuka, baik 
dari www.wordpress.org maupun www.- 


„„pemantauan anak didik cukup dengan 
membaca atau melihat blog-nya. ,, 


Teknologi blogger di jaringan Internet 
ini termasuk baru, mulai dicoba-coba 
sekitar tahun 2003 dan berkembang terus 
dengan jumlah komunitas yang beragam. 
Bahkan dalam dua tahun ini, ada kecen- 
derungan perusahaan besar meman- 
faatkan teknologi ini untuk situs-nya, 
karena fungsi perantinya yang dilengkapi 
dengan manajemen isi dari informasinya. 

Kehebatan peranti lunak blogger ini 
adalah kemampuan untuk mengendalikan 


joomla.org atau peranti lunak lainnya, 
kita dapat berkreasi dan secara konsisten 
memperbarui seluruh isi dan infor- 
masinya. 

Kombinasi AMP ini sekarang me- 
rambah lagi ke pemanfaatan yang berbeda 
dengan server blogger, seperti misalnya 
server untuk e-commerce atau server untuk 
kerja kolaborasi dan lainnya yang segera 
akan meramaikan isi dan aplikasi dari 


jaringan Internet. 8 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 





SURAT ANDA 





Punya opini, pendapat, kritik, atau saran yang terpendam untuk InfoLINUK? 


Sampaikan melalui surat ke Redaksi InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 


Berbagai masalah saat mempelajari 
Linux 


Saya baru mencoba sistem operasi Linux 


selama 6 bulan. Selama periode itu, saya 
sudah mencoba beberapa distro di anta- 
ranya Xandros, Zencafe, dan Debian. Selama 
masa itu, saya mengalami berbagai masalah 
dalam mempelajari Linux. Beberapa dianta- 
ranya: 
1. Menurut saya, software di Linux hanya 
menyediakan yang mirip-mirip saja, 
kualitas, 
kemampuan, maupun fitur-fiturnya. 


namun tidak sama persis 

2. Diperlukan adanya peraturan yang me- 
wajibkan dan mensyaratkan semua 
vendor hardware dan developer software 
yang merilis produk, agar menyediakan 
driver versi Linux-nya juga. 

3. Kalau mengalami masalah/error, dan su- 
dah mencoba search ke Google namun 
belum mendapatkan solusinya, maka 
saya suka frustasi untuk mencoba-coba 
Linux lagi. Saya mengharapkan adanya 
media/wadah yang dapat membantu 
trouble-shooting ketika mengalami ma- 
salah di Linux. 

Bong Susanto - via e-mail 


1. Setiap software yang diciptakan oleh deve- 
loper yang berbeda, apalagi berbeda plat- 
form, tentu memiliki karakteristik yang 
berbeda meskipun fungsionalitas dan tu- 
juan dibuatnya software tersebut adalah 
sama. Untuk urusan kualitas, kemam- 
puan, maupun fitur-fiturnya, dapat dika- 
takan relatif. Free Open Source Software 
(FOSS) ada 


kurang, sama, atau bahkan melebihi apli- 


yang fungsionalitasnya 


kasi sejenis yang terdapat di Windows. 
Namun satu hal yang perlu diketahui, 
proses development FOSS ada yang dila- 
kukan secara sukarela, ataupun dispon- 
sori oleh badan/perusahaan tertentu, dan 
siapa saja diharapkan untuk bersum- 
bangsih dalam rangka meningkatkan kua- 
litas FOSS. Jadi, silahkan bersumbangsih 


14 01/2008 M INFOLINUX 


10430 atau e-mail di Redaksi@Infolinux.co.id. 


untuk meningkatkan fitur di suatu apli- 
kasi FOSS, jika Anda merasa fitur yang 
terdapat di software FOSS yang Anda 
gunakan di rasa masih kurang memadai. 

2. Semoga harapan Anda dapat segera ter- 
wujud. 

3. Dibutuhkan sedikit usaha dari diri sendiri 
jika menemukan suatu masalah saat 
menggunakan distro versi komunitas. Di 
Internet, selain melalui search engine, 
Anda dapat bertanya melalui IRC, forum, 
maupun mailing list, dengan komunitas 
lokal yang 
terdapat di sana. Untuk itu, silahkan 


maupun mancanegara 
gunakan fasilitas bantuan komunitas 
yang ditawarkan oleh distro komunitas 
bersangkutan, setelah Anda tidak ber- 
hasil menemukannya di Google. 


Situs game Linux 

Saya memiliki beberapa pertanyaan: 

1. Kapan InfoLINUX terbit? Soalnya di 
tempat saya berdomisili saat ini, yakni 
Samarinda, untuk mendapatkan Info- 
LINUX tidak menentu tanggalnya. 

2. Tolong beritahu situs download game 
gratis untuk Linux. Sebagai info, distro 
yang saya gunakan adalah Ubuntu. 

Amang via e-mail 


1. Majalah InfoLINUX dijadwalkan dapat 
terbit tiap tanggal awal bulan bersang- 
kutan. Misal, majalah InfoLINUX edisi 
01/2008 dijadwalkan terbit tanggal 01- 
01-2008, maka pada tanggal tersebut 
majalah InfoLINUX seharusnya sudah 
dapat Anda temukan dipasaran. Untuk 
kota lain selain di Jakarta, kemungkinan 
terdapat selisih beberapa hari untuk 
urusan distribusi. Untuk lebih jelasnya, 
silahkan lihat di halaman Edisi Menda- 
tang untuk mengetahui tanggal terbit ma- 
jalah InfoLINUX. 

2. Dari DVD repositori Ubuntu yang dapat 
Anda pesan di komunitas Ubuntu Indo- 

(http://wiki.ubuntu-id.org/Distri- 


nesia 






butorDvdReposUbuntu), sudah terdapat 
puluhan game yang dapat Anda instalasi. 
Jika di rasa masih kurang, silahkan kun- 
jungi situs www.happypenguin.org yang 
menyajikan berbagai game Linux terbaru 
setiap harinya. 


Picasanya mana? 

Langsung saja. Saya sangat senang karena 

InfoLINUX edisi 12/2007 hadir jauh lebih 

awal daripada biasanya. Selain itu saya 

memiliki beberapa pertanyaan, unek- 
unek, dan masukan. 

1. Dalam rubrik Warnux edisi 12/2007 
ada penjelasan mengenai aplikasi 
Picasa, dan disebutkan kalau aplikasi 
Picasa dapat di peroleh dalam bonus 
Disc InfoLINUX. Tapi kok saya tidak 
menemukan aplikasi tersebut di dalam 
DVD1 atau DVD 2 ya? 

2. Sehubungan dengan dimuatnya open- 
SUSE 10.3, mohon paketkan extras 
openSUSE 10.3 di InfoLINUX edisi 
mendatang. 

3. Saya ucapkan terima kasih atas 

kesediaan InfoLINUX mengembalikan 

bonus edisi ekonomis menjadi DVD. 

Saya rasa ini merupakan keputusan 

terbaik. 


Alim Waspodo via e-mail 


1. Terimakasih atas informasi yang diberi- 
kan. Memang terdapat sedikit kesalahan 
pada kami yang tidak menyertakan 
aplikasi Picasa dalam DVD InfoLINUX 
12/2007. Sebagai solusinya, aplikasi 
Picasa dapat Anda temukan dalam bonus 
DVD InfoLINUX edisi ini. 

2. Keinginan Anda sudah kami realisasikan. 
Silahkan temukan paket Add-ons open- 
SUSE 10.3 dalam bonus DVD InfoLINUX 
regular edisi ini. 

3. Sama-sama. Semoga keputusan merubah 
bonus CD ke DVD pada edisi ekonomis, 
merupakan suatu solusi terbaik dari kami 
kepada semua pembaca InfoLINUX. 


www.infolinux.web.id 





TESTILINUX 





Kawan Setia 


belajar dan Berbisnis 


erawal pada tahun 2000. Tahun 
tersebut merupakan tahun pertama 
perjalanan saya menempuh kehidupan 
baru sebagai seorang mahasiswa di 
salah satu universitas swasta di Malang, Jawa 
Timur. Di sana saya mendapat pengetahuan 
dan pengalaman baru seputar bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi termasuk sistem 
operasi Linux yang menjadi pembahasan mata 
kuliah yang hangat di fakultas teknik tempat 
saya kuliah dulu. 

Pada masa kuliah, saya banyak belajar 
tentang Linux tidak hanya dari buku dan dan 
dosen saja, tetapi juga banyak belajar dari te- 
man dan media informasi lainnya. Suatu hari 
saya bertemu dengan teman satu fakultas yang 
kebetulan juga dia pernah bekerja di UPI (Unit 
Pelayanan Internet, di kampus), juga freelance 
di salah satu warnet di Malang. Saya banyak 
belajar tentang Linux dari beliau, mulai dari Red 
Hat, Knoppix, Mandrake, dan lainnya. Pada saat 
itulah untuk kali pertamanya saya mengopera- 
sikan Linux untuk menggantikan sistem operasi 


“Selain masalah 
Hakl, menurut saya 
lisensi software 
komersial masih 
terlalu mahal dan 
memberatkan usaha 
Warnet..., 





16 01/2008 © INFOLINUX 


Windows 98SE yang sebelumnya telah terinstal 
pada komputer saya. Distro Linux yang perta- 
ma saya gunakan pada waktu itu adalah distro 
Knoppix hasil pemberian teman saya. 

Saya sangat tertarik dengan Linux, karena 
lebih fleksibel dan nyaman untuk digunakan. 
Yang paling terasa dibandingkan sistem ope- 
rasi Windows 98SE adalah ketika kita sedang 
melakukan pengistalasian, kita tidak memer- 
lukan banyak CD untuk mencukupi kebutuhan 
driver hardware, maupun melakukan restart PC 
setiap kali melakukan penginstalan program. 


Terobsesi dengan Linux 


Selepas dari masa kuliah, sekitar awal tahun 
2004 saya bekerja di salah satu perusahaan 
yang bergerak di bidang jasa pengadaan alat 
konstruksi. Di perusahaan tersebut saya beker- 
ja sebagai account sales leader. Maklum pada 
waktu itu memang masa sulit bagi saya untuk 
mencari pekerjaan yang sesuai dengan jurusan 
yang saya ambil sewaktu kuliah. Berbekal nekat 
serta kebutuhan hidup yang mendesak, saya 
mencoba menjalani pekerjaan sebagai sales. 
Keseharian saya selalu bergelut dengan 
komputer karena tugas saya waktu itu adalah 
membuat laporan kerja serta surat menyurat 
dengan client perusahaan melalui e-mail. Pada 
suatu ketika, saya mendapat permasalahan 
dengan komputer kantor saya, sehingga saya 
tidak dapat bekerja dengan komputer, dan ha- 
rus rela kehilangan data penting. Permasala- 
hannya adalah karena terserang virus, trojan, 
dan worm mematikan yang bersarang dan 
berkembang biak di komputer kantor saya yang 
kebanyakan menggunakan Windows bajakan. 
Bermula dari kejadian itu, terlintas di pikran 
saya untuk memberikan solusi dan masukan 
kepada atasan saya agar menggunakan Win- 
dows yang asli dan berlisensi, dengan harapan 
jika suatu saat nanti terjadi troubleshooting 





Mu [A 
y 


Bier / 
vor Life “ | 


~ 


Budi Irmawan 


kita bisa mendapat support langsung dari ven- 
dornya dan atasan saya pun menyetujuinya. 
Begitu saya mengajukan permohonan dana 
untuk mengorder software Windows kepada 
atasan saya, beliau langsung mengerutkan dahi 
karena melihat dana yang dibutuhkan untuk 
sebuah software sangatlah besar dikarenakan 
lisensi yang membebaninya. 

Setelah kejadian tersebut, terlintas dalam 
benak pikiran saya untuk menggunakan Linux 
sebagai alternatif lain pengganti windows. Saya 
mengajukan usul kepada atasan dan beliau 
menyetujui usulan itu untuk segera meng- 
ganti semua sistem operasi Windows di kan- 
tor. Linux yang saya pakai dan terapkan waktu 
itu adalah Mandrake 10.1. Meski masih terlalu 
awam dengan Linux Mandrake 10.1, akhirnya 
terinstal juga di seluruh sistem komputer kantor 
saya, meski masih banyak kekurangan dalam 
pengoperasian serta penerapannya. Namun 
sayang, Mandrake 10.1 tidak bertahan lama 
terinstal di komputer kantor saya, dikarenakan 
cukup banyaknya keluhan yang diterima. 


Linux media belajar dan 
berwirausaha 


Pertengahan tahun 2004, saya mengundurkan 
diri dari perusahaan yang lama. Selepas me- 
ninggalkan pekerjaan lama sebagai sales, saya 
manfaatkan waktu luang selama menganggur 
dengan mencari side job service dan instalasi 
komputer. Berbekal sepenggal pengalaman saya 
selepas meninggalkan pekerjaan yang lama, 
saya mencoba memanfaatkan sedikit kemam- 
puan saya untuk menciptakan suatu peluang 
usaha, bermula dari side job instalasi dan service 


www.infolinux.web.id 








TESTILINUX 





SORRY? -- " 
sus OPERATOR AJA * 
KHU >" 


Lp EEN, ER 


.Bubb#eSnooker-1.2 
lo. Eli ght- Ban | 
KERS . gik 4096|Jun 20 10:52 
/ .MdkOn Line | | "7. MdkOnline 4096 |Apr 3 2007 
/.RMania-3.1 | | PP 7; ia-3.1 4096 | Jun 20 10:55 
|7.Rats ears-1.0 | ‚RaßsSpears-1.0 4096 | Jul 13 20:36 
E ` Sa ee 4096 | Jim 20 21758 /.SmilingBubbles-1.0 4096 ‚Jun 20 21:58 
|/ .VolleyBalley-1.6 4096 Mbv“15 20:46| |/.VoMleyBalley-1.6 4096 |Nov 15 20:46 
4096 |May 15 2007 


UP- -DIR | 
4096|Jun 21 11:02 
4096 | Jun 20 13:10 


PR 
4096 | Jun 21 11:02||/.BubbleSnooker-1.2 
4096 | Jun 20 13:10 |/.ButterFlight-2.2 
JetDucks-1.0 


/. adobe 4096 May 151, 2097 7 AR 


/. bittorrent 


4096 Oct 1 


has Apr 1 
Y 
4 4096 ¿Apr 1 


F @osToct ` 
TANT ` 


gi West ei? ® 1096 |Sep 2 al 
nac 4096 JM" 


Konqueror 


Devices ‚FÜ VT 4096 Apr 1 
| 4096 | Aug 
/.gaim P 4096 |Nov 2 
/.gconf 4096 |Nov 2 
/.gconfd 4096 |Nov 2 
/.gftp PF 4096|Jul 2 
4096 [Nov 2 
4096 |Apr | 
4096 |Apr 


/.gimp-2.2 
/.gnome2 
/ .gnome2 private 








$ mc - ~ - Shell - Konsole 


Tampilan desktop Mandriva di salah satu PC Client. 


komputer yang saya tekuni hingga berwirausaha 
hingga menjadi pekerjaan baru saya saat ini. 

Wirausaha yang saya tekuni sekarang 
adalah warnet. Usaha warnet saya ini didiri- 
kan pada awal tahun 2005 oleh H. Poniman 
seorang pengusaha toko sepeda. Pada awal ta- 
hun 2005, merupakan awal saya memulai pe- 
kerjaan baru di bidang wirausaha warnet. Pada 
tahap awal, warnet ini hanya menggunakan 
10 PC client dan satu server. Awalnya saya bi- 
ngung dan ragu untuk menekuni usaha baru ini 
karena saya merasa awam di dunia warnet. 

Saat kali pertama dibuka, warnet saya 
menggunakan sistem operasi Windows XP 
bajakan dengan maksud untuk memperkenal- 
kan warnet ini kepada semua orang. Selang 
berjalan satu bulan, saya digemparkan oleh 
isu permasalahan lisensi yang berujung adanya 
sweeping software dari warnet yang menggu- 
nakan software bajakan. Saya menanggapi isu 
tersebut dengan keseriusan, karena saya takut 
dan patuh terhadap hukum. 

Selang satu bulan setelah warnet ini meng- 
gunakan Windows, saya mengajukan dan 
memberi sedikit penjelasan tentang pelanggar- 
an HaKl kepada atasan saya. Beliau juga me- 
nyadari serta memerintahkan saya untuk segera 
migrasi ke Linux guna menghindari hal yang 
bertentangan dengan hukum. Selain masalah 
HaKI, menurut saya lisensi software komersial 
masih terlalu mahal dan memberatkan usaha 
warnet saya ini sebagai wirausaha kecil dan 
menengah yang masih berumur satu bulan. 
Sehingga tak ada salahnya jika saya meng- 
asumsikan serta mengaitkan Linux sebagai 
media berwirausaha dengan prinsip ekonomi, 
yakni dengan modal yang sekecil-kecilnya akan 
mendapat untung yang sebesar-besarnya. 


www.infolinux.web.id 





Desktop Mandriva yang menawan di PC kerja operator. 


Belajar dari pengalaman 


Dengan bekal sedikit pengetahuan tentang 
Linux, saya memberanikan diri menggunakan 
sistem operasi Linux sebagai sistem operasi di 
warnet. Distro Linux yang saya gunakan pada 
waktu kali pertama di warnet adalah Mandrake 
10.1 yang proses instalasinya masih cukup ru- 
mit untuk saya sebagai orang yang baru terjun 
di bidang warnet Linux (Warnux). Banyak ken- 
dala yang sering terjadi di warnet, sehingga 
warnet Linux yang saya kelola masih banyak 
kekurangan seperti pada proses instalasi shar- 
ing-printer, billing warnet, setting-internet-lan, 
network monitoring, dan sebagainya. 

Mengingat keterbatasan yang saya miliki, 
akhirnya saya memutuskan untuk mencari 
orang lain yang dapat maintenance Linux. Te- 
man saya menawarkan kenalannya yang ber- 
nama Bapak Kurniadi, seorang dosen di salah 
satu Lembaga Pelatihan dan Pendidikan Linux 
di Jakarta, dan memiliki side job Linux sebagai 
usaha sampingannya. Saya belajar banyak dari 
beliau tentang Linux dan troubleshooting yang 
bisa terjadi pada warnet berbasis Linux. 

Awal mempublikasikan Warnet Linux amat- 
lah sulit, karena masih banyak orang yang be- 
lum familiar dengan Linux. Saya cukup sering 
mendapat komentar dari pengunjung soal 
pengoperasian Linux, cara menyimpan data di 
floppy atau flashdisk, juga seputar penggunaan 
aplikasi di Linux seperti OpenOffice.org. Sejum- 
lah hal ini merupakan beberapa permasalahan 
yang membuat mereka merasa asing menggu- 
nakan warnet Linux. 

Dengan segenap kemampuan, saya men- 
coba untuk mengajarkan bagaimana cara peng- 
operasian dan bekerja dengan desktop Linux. 
Berbekal modal sabar dan ketekunan, serta 


niat memberikan pelayanan terbaik kepada pe- 
ngunjung agar setiap pengunjung dapat mudah 
mengoperasikan Linux. Akhirnya mereka mulai 
familiar dengan pengoperasian desktop Linux 
untuk ber-Internet ria. 

Saat ini, saya sudah memiliki sekitar 200 
pelanggan perhari, mulai dari kalangan anak 
tingkat sekolah dasar, mahasiswa, karyawan, 
masyarakat umum, hingga eksekutif muda, 
yang singgah di warnet saya. Kini sudah ter- 
dapat 16 PC client yang menggunakan bera- 
gam distro seperti Mandriva 2005, Mandriva 
2006, Zencafe, dan IGOS. 

Aplikasi yang sering digunakan oleh pelang- 
gan saya saat ber-Internet adalah Opera, Kon- 
queror, Gaim, XChat, dan Kopete. Untuk ap- 
likasi multimedia, mereka biasa menggunakan 
XMMS, Amarok, Kaffeine, dan The Gimp. Untuk 
aplikasi Office, saat ini mereka menggunakan 
OpenOffice.org 2.0. Terkadang banyak juga 
orang yang datang ke Warnet saya untuk seke- 
dar meminta privat Linux, sampai penawaran 
kerja sama franchise private Linux-pun per- 
nah di tawarkan ke warnet ini. Saran saya 
kepada pembaca InfoLINUX sekalian, marilah 
dari sekarang mulai menggunakan dan mene- 
rapkan Linux sebagai kawan setia Anda dalam 
belajar dan berbisnis. Karena sifat Linux yang 
open source, dapat menciptakan suatu gerbang 
utama usaha mandiri. E 

Budi Irmawan [kawansetianet@gmail.com] 


Kirim Naskah 


Anda memiliki pengalaman menarik selama menggunakan 
Linux?Jika ingin berbagi pengalaman menarik selama 


menggunakan Linux, silakan kirimkan file naskah sebanyak 
9000 karakter, beserta dengan file foto dan file gambar, 
melalui e-mail ke submissions@infolinux.co.id. Tersedia 
suvenir menarik untuk kiriman naskah yang dimuat. 





INFOLINUX = 01/2008 17 


TES&REVIEW 














|] 











ls) 












1 w a © 


7 
4 
1 J Jl 
0 








„2251 











A Practical Guide to Linux Commands, Editors, and Shell Programming 


PENGARANG Ma rk G. Sobell 
a 








ahun 2007 baru saja berlalu. Selanjut- 


nya, kita akan bersiap untuk menghadapi 

beragam aktivitas baru di tahun 2008. 

Semoga segala aktivitas yang kita laku- 
kan di tahun 2008 akan lebih baik daripada di 
tahun 2007. 

Masih dalam nuansa hari raya Natal dan 
tahun baru, segenap kru InfoLINUK meng- 
ucapkan “Selamat Natal dan Tahun Baru 
20087, bagi Anda yang merayakannya. Bera- 
lih ke majalah InfoLINUK edisi 01/2008. Edisi 
Januari 2008 ini dapat dikatakan merupakan 
edisi spesial bagi InfoLINUX, karena bertepat- 
an dengan 7 tahun usia majalah InfoLINUX. 
Berkaitan dengan edisi spesial ini, tak lupa 
kami menyertakan bonus spesial ke dalam bo- 
nus DVD InfoLINUX 01/2008. 

Dalam bonus DVD-1 InfoLINUX edisi 
regular maupun ekonomis, Anda dapat me- 
nemukan Ubuntu 7.10 (Gutsy Gibbon), yang 


18 01/2008 m INFOLINUX 











Bonus spesial 


jr] EA 
| oe 
ESS = 














merupakan versi terbaru dari Ubuntu. Seperti 


biasa, berbagai perbaikan bugs, dan sejumlah 
fitur baru disertakan pada Ubuntu 7.10 ini. 
Salah satunya adalah penyertaan 3D desktop 
Compiz Fusion secara default. Mengikuti rilis 
Ubuntu 7.10, sejumlah distro turunan Ubuntu 
seperti Kubuntu 7.10 dan Edubuntu 7.10, juga 
kami sertakan dalam DVD-1. 

Bagi pembaca InfoLINUX regular, di bonus 
DVD-2 Anda dapat menemukan bonus PDF ma- 
jalah InfoLINUX edisi tahun 2006. Selain bonus 
PDF InfoLINUX, beberapa paket extras open- 
SUSE 10.3 dan Mandriva 2008.0, juga kami ser- 
takan dalam bonus DVD-2. Untuk pembahasan 
rubrik, tiga buah buku Ubuntu 7.10 terbaru 
yang terdapat pada rubrik buku, dapat Anda 
pesan di www.amazon.com. Pada rubrik “Soft- 
ware’, aplikasi eyeOS dapat menjadi salah satu 
aplikasi favorit di masa depan. m 

Supriyanto [supriyanto @infolinux.co.id] 


Distro 

BlankOn Linux 2.0 19 
Ubuntu 7.10 19 
Software 

eyeOS 1.2.0.3 20 
SENAYAN3 rc3 20 
Game 

Black Shades Elite 0.0.1 22 
Tanea's World 1.2 22 
Buku 

A Practical Guide 23 
to Ubuntu Linux 

Beginning Ubuntu Server 23 


Administration: From Novice 

to Professional 

Ubuntu 7.10 Linux 23 
Unleashed (3rd Edition) 


Definisi Label “On the Disc” 


Sebuah software yang 
memperoleh label “On 
the Disc”, berarti Anda 
dapat menemukan paket 
software tersebut dalam 
bonus Disc InfoLINUX edisi kali 
ini. 








Prosedur “Linux Ready” ~ 
Sebuah PC atau note- ™ a 
book yang mendapatkan koma 
predikat “Linux Ready”, ~~ 
berarti semua peripheral stan- 

dar seperti adapter jaringan LAN 
maupun WLAN dapat berfungsi 
sebagaimana mestinya, mulai 
dari proses instalasi sebuah distro 

Linux dilakukan hingga instalasi 
driver hardware tersebut. Distro 
Linux yang digunakan dalam pe- 
ngujian “Linux Ready” adalah, 
Ubuntu 7.10, Fedora 8, dan open- 

SUSE 10.3. 


www.infolinux.web.id 


DESKTOP/SERVER 


BlankOn Linux 2.0 





Kuas: | o, [Circle nu | 
Scale: ES 1,00 |: 
D Pressure sensi tivity 

L] Fade out 


L] Apply Jitter 





























a 
|® | DE NOTE) 
| 








we ji Jis Ja |i 


























PEMBUAT YPLI dan Komunitas Ubuntu Indonesia 

SITUS www.blankonlinux.or.id DESKTOP GNOME 2.20.0 
KERNEL 2.6.22.9 OFFICE OpenOffice.org 2.3.0 

MULTIMEDIA Totem 2.20.0, Rhythmbox 0.11.2, Serpentine 0.9-0 
INTERNET Firefox 2.0.0.6, Evolution 2.12.0, Pidgin 2.2.1 


etelah cukup lama tidak 

mengeluarkan versi ter- 

baru, Yayasan Penggerak 
Linux Indonesia (YPLI) dan 
Komunitas Ubuntu Indonesia 
akhirnya merilis versi terbaru 
dari distro BlankOn, yakni 
BlankOn Linux 2.0 dengan 
kode nama "Konde". 

Berbeda dengan versi sebe- 
lumnya yang dibuat berba- 
siskan Fedora Core, BlankOn 
Linux 2.0 dibuat berbasiskan 
Ubuntu Linux 7.10. BlankOn 
Linux 2.0 juga sudah me- 
nyertakan secara default paket 
w32codec yang berisi beragam 
codec multimedia yang ber- 
sifat proprietary. 

Untuk 
yang disertakan, karena di- 
buat berbasiskan Ubuntu 
7.10 Desktop, maka paket 
tidak berbeda 
jauh dengan yang terdapat di 


urusan aplikasi 


aplikasinya 


Ubuntu 7.10. Proses instalasi 


BlankOn 2.0 juga 
mudah dilakukan. Hanya saja 


cukup 
bagi yang belum terbiasa 
dengan mode instalasi ber- 
basis teks 


ncurses versi 


www.infolinux.web.id 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 10 GB 
Memory : 384 MB 


Ubuntu 
Desktop 7.10, proses instalasi 
BlankOn 2.0 dapat terlihat 
tidak user friendly. 

Setelah 
khas Indonesia sangat ter- 
lihat pada desktop BlankOn. 
Hal ini dapat terlihat dari 
tampilan wallpaper yang disu- 


alternate install 


terinstalasi, ciri 


guhkan, plus menu yang ber- 
basiskan bahasa Indonesia. 

Jika aplikasi default yang 
disertakan pada distro Blan- 
kON 2.0 masih dirasa kurang, 
Anda juga dapat mengguna- 
kan paket repositori Ubuntu 
7.10, untuk diinstalasikan ke 
distro ini.MSup 


Hasil Pengujian 
Fungsionalitas (20%) MIMO: 9.0 





Fitur (40%) ARANA AD: 9.5 


Kemudahan (30%) MENA AMANDO: 9.0 


Dokumentasi (10%) MENA AAADO:8.0 
RATING 


DESKTOP/SERVER 


Ubuntu 7.10 


system Ge 


G Applications Places 





IR calculator - Advanced | 





DISTRO 





SES 








je] baan] EE SEE 








JEJEJE less: 








[+ Il o J[ abs | [exch = ] 





PEMBUAT Canonical Ltd. SITUS www.ubuntu.com 


KERNEL 2.6.22 DESKTOP GNOME 2.20.1.1 


OFFICE OpenOffice.org 2.3.0 UTILITY Tomboy 0.8.0-1, gEdit 2.20.1 
MULTIMEDIA Totem 2.20.0, Rhythmbox 0.11.2, Serpentine 0.9-0 
INTERNET Firefox 2.0.0.6, Evolution 2.12.0, Pidgin 2.2.1 


anya berselang beberapa 

hari setelah rilis Mandriva 

2008.0 dan openSUSE 
10.3, pihak Canonical Ltd me- 
rilis versi terbaru dari Ubuntu, 
yakni Ubuntu 7.10 dengan 
kode nama "Gutsy Gibbon". 

Seperti halnya rilis terbaru 
kebanyakan distro, pada versi 
terbarunya ini distro Ubuntu 
sudah menyertakan sejumlah 
fitur. Sebut saja peningkatan 
terhadap dukungan hardware, 
mendukung penggunaan mul- 
tiple monitor, dan diserta- 
kannya secara default paket 3D 
Desktop Compiz Fusion. 

Pada Ubuntu Desktop 7.10, 
GNOME 2.20.0 dijadikan se- 
bagai default desktop yang 
digunakan. Sejumlah paket apli- 
kasi terbaru seperti OpenOf- 
fice.org 2.3.0, Mozilla Firefox 
2.0.0.6, dan Pidgin 2.2.1, juga 
sudah disertakan dalam versi 
Bahkan jika 
VGA Card yang terdapat pada 
PC sudah memiliki kemam- 
puan 3D, Anda dapat segera 
mengaktifkan fitur 3D Desk- 
top dengan cara mengaktif- 


terbarunya ini. 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 10 GB 
Memory : 384 MB 


kan fitur visual effect yang 
dapat dipilih dari menu System 
» Preferences » Appearance. 

Untuk proses instalasi, 
dibutuhkan paling tidak 
256MB RAM untuk dapat 
menginstalasi desktop Ubun- 
tu 7.10 dengan baik. 

Selain menyediakan Ubun- 
tu 7.10 versi Desktop atau 
Server, dalam waktu yang 
bersamaan pihak Canonical 
Ltd juga telah merilis versi 
turunan Ubuntu 7.10 yakni, 
Kubuntu 7.10, Edubuntu 
7.10, Gobuntu 7.10, dan 
Xubuntu 7.10, menyusul ha- 
dirnya Ubuntu 7.10.mSup 
Fungsionalitas (20%) MIMO: 9.0 
Fitur (40%) LT TUTTI AO: 95 


Kemudahan (30%) MEA AAA: 9.0 
Dokumentasi (10%) MEMAAAAAND: 9.5 








INFOLINUX = 01/2008 19 


SOFTWARE 


INTERNET/WEB BASED SYSTEM 


eye0S 1.2.0.3 


@- - El th [B http://localhost/eyeOS/ 


OFFICE/SYSTEM INFORMATION 


SENAYAN3 rc3 


Ebi Escoge "Si. «- 





y >) [G] Google 








-@ mM = http://localhost/senayan3-rc3/ 




















® Home @ Library Information @ Help on search @ Librarian LOGIN 


Library Web Online Public Access Catalog - Use Search facility to find document quickly 














A Practical Guide to Linux Commands, Editors, and Shell Programming 





PENGARANG Mark G. Sobell 
PENERBIT Prentice Hall PTR 
TERBIT Juli 2005 
HARGA $49.99 (1008 halaman) 
ISBN 0-1314-7823-0 

ONUS - 


WAH Harry Potter and The Prisoner of Azkaban 
, 
A Author(s): Rowling, J. K 


= ETT 








Harry Potter and The Goblet of Fire 








Tak sangkan rasanya, dika menggunakan Linux tanpa BER pecial yang dapat Author(s) : Rowling, J. K 
dijalankan dari command line Linux. Pemahaman seputar shell script di Linux, 

juga dapat membantu Anda dalam proses administrasi Linux. Buku berjudul - E 
Practical Guide to Linux Commands, Editors, and Shell Programming, dapat Subject : 


membantu Anda untuk memahami hal ini. > Harry Potter and The Chamber of Secrets 


More Options Authoris) : Rowling, J. K 























Buku ini dikarang oleh Mark G Sobell, seorang pakar Linux yang sekarang menjabat 
sebagai president Sobell Associates Inc. Dalam buku ini, Sobell menjelaskan 
tool system administrator, developer 
k digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Berb 
akan buku Linux lain yang biasa merujuk kepada penggunaan di satu 
distr hasan yang terdapat pada buku ini dapat di terapkan pada berbagai 
macan distro Linux 


Harry Potter and The Order of Phoenix 





This Software is Released Under Da 


GNU GPL License Version 3. Authors), Rawlings 


== ETT 








Penjelasan mengenai filesystem dan shell, editor dan utilities, tool programming 
dan regular expressions, dikemas dalam pembahasan yang mudah di pahami oleh 
pembaca. Selain itu, buku ini juga memuat ratusan contoh berkualitas untuk 














Harry Potter and The Chamber of Secrets 
Author(s) : Rowling, J. K. 


= EET 





Pusat Informasi dan Humas Harry Potter and The Half-Blood Prince 





Depdiki 
epdiknas Author(s) : Rowling, J. K 


XML 





PEMBUAT eyeOS Team 
SITUS http://eyeos.org 
LISENSI GPL MULTIPLATFORM Yes 


HARGA Gratis DUKUNGAN SUPPORT BAIK 


DEPENDENSI Apache >= 2.0, PHP >= 5.0, MySQL >= 5.0 


ada masa datang, Internet 
mungkin sudah menjadi 
kebutuhan primer setiap 
manusia. Beragam file data dan 
aplikasi pembukanya, dapat di- 
akses di mana saja dan kapan 
saja melalui Intenet. Hal inilah 


yang mungkin mendasari dibu- 


atnya aplikasi eyeOS. 

eyeOS merupakan sistem 
berbasiskan web yang dapat 
memudahkan kita untuk beker- 
ja dengan file yang kita miliki 
dari mana saja dan kapan saja 
selama tersedia koneksi Inter- 
net. Dengan menggunakan eye- 
OS, kita dapat memanajemen 
dan menyentralisasi file dan 
dokumen kita, memainkan file 
multimedia, 
word documents dan sebagai- 


bekerja dengan 


nya, cukup dengan mengguna- 
kan web browser. 

Secara umum, eyeOS su- 
dah terlihat seperti sebuah 
sistem operasi berbasis web 
yang lengkap dengan sejum- 
lah aplikasi yang menyertai- 
nya. Beberapa aplikasi yang 
disertakan dalam eyeOS di- 
antaranya, eyeFiles, eyeDocs, 


20 01/2008 M INFOLINUX 


Kebutuhan Hardware 
Processor : Kelas Pentium III 


Harddisk : 90 MB 

Memory : 256 MB 
eyeCalendar, eyeContacs, eye- 
Board, eyeFTP, eyeMail, eye- 
Nav, eyeRSS, eyeCalc, eyeApps, 
dan eyeMotes. 

Untuk urusan instalasi ap- 
likasi ini cukup mudah. Ekst- 
rak file tarball EyeOS ke 
DocumentRoot Apache Anda, 
kemudian akses web based in- 
staller EyeOS untuk memulai 
instalasi. Hal menarik lainnya 
dari eyeOS, kita dapat mene- 
mukan sejumlah file dengan 
ekstension .eyepackage pada 
halaman situs 


apps.org, 
instalasi secara mudah ke da- 


www.eyeos- 
yang dapat kita 


lam sistem eyeOS.mSup 


Hasil Pengujian 


Fungsionalitas (30%) MEMO: 9.0 


Fitur (30%) LL gg 





Dokumentasi (20%) MENA ANNO: 9.5 





Kemudahan (20%) MERMA AA AMADO: 3.5 


Harry Potter and The Philosophers Stone 
Author(s) ` Rowling, J. K 
EA vw 





PEMBUAT Pusat Informasi dan Humas Depdiknas H 


SITUS http://senayan.diknas.go.id 
LISENSI GPL MULTIPLATFORM YES 


HARGA Gratis DUKUNGAN SUPPORT BAIK 


DEPENDENSI Apache >= 2.0, PHP >= 5.0, MySQL >= 5.0 


ENAYAN merupakan soft- 
ware open source berbasis 
web yang dapat memenu- 
hi kebutuhan automasi per- 
Aplikasi yang 
diketuai oleh Arie Nugraha 
dan disponsori oleh Pusat In- 


pustakaan. 


formasi dan Humas, Departe- 
men Pendidikan Nasional RI 
ini, merupakan software open 
source pertama yang dirilis 
oleh Depdiknas untuk kebu- 
tuhan publik. 

Aplikasi berbasiskan PHP 
dan MySQL ini sudah memiliki 
beberapa fitur, yang di antara- 
nya, detail record dokumen da- 
lam format XML, manajemen 
database katalog yang mendu- 
kung cover buku, manajemen 
anggota perpustakaan, mana- 
jemen database item doku- 
men, dan dapat digunakan 
untuk membuat laporan mau- 
pun statistik. 

Untuk proses instalasi SE- 
NAYAN, Anda cukup mengek- 
strak aplikasi SENAYAN ke 
Document Root Apache Anda. 
Berikutnya, buat database di 
MySQL dengan nama sena- 


Kebutuhan Hardware 

Processor : Kelas Pentium III 

Harddisk : 10 MB 

Memory : 256 MB 
yan demo dan dump file se- 
nayan.sgl ke database sena- 
yan demo tersebut. Setelah 
itu, sesuaikan beberapa para- 
meter yang terdapat pada file 
sysconfig.inc.php, sesuai de- 
ngan konfigurasi database se- 
nayan demo yang sebelum- 
nya Anda buat. 

Secara umum, aplikasi Se- 
nayan sudah memiliki tampil- 
an yang cukup baik. Hanya 
saja masih terdapat beberapa 
bugs pada halaman Adminis- 
trasi sistemnya, yang menye- 
babkan kita tidak dapat 
masuk ke menu konfigurasi 
tersebut.mSup 


Fungsionalitas (30%) MEA AAA DDO: 7.0 
Fitur (80%) III UI 
Dokumentasi (20%) HHHHBOUUUU: 5.0 
Kemudahan (20%) EENNNNENDLID:. 7.5 


RATING 











www.infolinux.web.id 





GAME 


ACTION 


Black Shades Elite 0.0.1 


ASSAULT RIFLE 


PEMBUAT Bryan Duff <duff0097@gmail.com> 


SITUS http://home.gna.org/blackshadeselite 


LISENSI GPL HARGA Gratis 


TINGKAT KESULITAN Medium MULTIPLAYER GAME No 
DEPEDENSI libSDL-dev 1.2, libopenal0a 1.0.0.8-4, libglut3 3.7 


ungguh sulit menjadi seo- 

rang bodyguard profesi- 

onal. Tugas berat dalam 
melindungi nyawa orang yang 
harus dilindungi merupakan 
suatu kewajiban. Paling tidak 
hal ini yang akan Anda rasakan 
saat bermain game Black 
Shades. 

Dalam game Black Shades, 
Anda berperan sebagai seorang 
bodyguard yang harus selalu 
melindungi seorang VIP (dalam 
ditandai 


orang dengan baju putih), se- 


game ini dengan 
lama mungkin yang mampu 
Anda lakukan. Perhatikan seca- 
ra saksama, setiap musuh yang 
berniat untuk menembak atau 
menusuk target yang Anda lin- 
dungi ini. 

Selalu waspada saat sinar 
dari senjata laser musuh yang 
akan menembak sudah ter- 
dapat pada tubuh target. Berge- 
raklah 


mencari dari mana sinar yang 


secepat ` mungkin 
mengarah pada target, dan 
tembak secepat mungkin mu- 
suh yang sedang mengarahkan 
tersebut. 


senjata lasernya 


22 01/2008 M INFOLINUX 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 15 MB 
Memory : 256 MB 


Awasi juga pergerakan musuh 
yang berlari dengan cepat un- 
tuk membunuh target den- 
gan cara menusuk. 

Jika target Anda tewas 
akibat 


maka secara otomatis per- 


tembakan musuh, 
mainan akan terulang pada 
level game yang sedang di 
Untuk 
yang digunakan pada game 


mainkan. shortkey 
ini, Anda dapat meng- 
gunakan WASD untuk arah, 
shift untuk berlari, klik kiri 
untuk menembak, g untuk 
melepas atau menggunakan 
tembakan, dan r untuk me- 
restart permainan.MSup 


Hasil Pengujian 
Grafik (30%) AAAMOOO: 7.0 





Fitur (40%) AAA]: 3.0 


Kompabilitas (20%) MEMNANMODODO: 5.0 


Dokumentasi (10%) MENA: 9.0 
RATING 


ACTION 


Tanea's World 1.2 


PEMBUAT Francois Braud <moc.evodelitalov@retsamtsop.com> 


SITUS www volatiledove.com/taneaworld 


LISENSI Komersial HARGA $9.90 (Full version) 
TINGKAT KESULITAN Medium MULTIPLAYER GAME No 
DEPEDENSI libxml2 2.6.30, libopenal0a 1.0.0.8, libglut3 3.7 


eberapa jenis game dunia 

khayalan atau fantasy wor- 

ld, sudah dapat Anda te- 
mukan di platform Linux. Salah 
satunya adalah Tanea's World, 
game dunia khayalan dengan 
tampilan 2D. 

Game ini di awali dengan 
kisah tentang seorang putri 
dari suatu kerajaan kecil ber- 
nama Nibana, yang ingin ba- 
las dendam kepada iblis jahat 
bernama Wargol yang telah 
menguasai kerajaan Nibana. 
Dari sinilah petualangan Put- 
ri Taena dimulai. 

Pada game demo Taena 
World's yang di sertakan dalam 
DVD InfoLINUX, Anda akan 
memainkan sekitar 25 level 
dan 6 lingkungan permainan 
yang berbeda. Berperan sebagai 
putri Tanea, Anda dibekali de- 
ngan kemampuan rambut ajaib 
Putri Tanea yang dapat digu- 
nakan untuk memindahkan 
atau mengambil item yang 
tersedia pada suatu level. Un- 
tuk memindahkan atau meng- 
ambil suatu item dalam game 
ini, Anda dapat menggunakan 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 20 MB 
Memory : 256 MB 


klik kiri mouse dan pindah- 
kan objek ke lokasi lain yang 
Anda inginkan. 

Saat mengambil item yang 
tersedia, Anda harus berhati- 
hati menghadapi serangan 
musuh yang menghadang. 
Bergeraklah secepat mungkin 
untuk meraih item seperti ra- 
muan, bintang, dan lainnya, 
untuk segera dapat melanjut- 
kan ke level selanjutnya. 

Jika ingin bermain dalam 
mode editable level, dan versi 
demo game dirasa kurang, An- 
da dapat membeli versi full 
version dari game ini yang ter- 
sedia di situsnya. Sup 
Grafik (30%) (LUTTE 
Fitur (40%) NENEEENNON 50 


Kompabilitas (20%) EEEEENEEUL 8.5 
Dokumentasi (10%) DDT) 8.0 


RATING 








www.infolinux.web.id 


DISTRO 


A Practical Guide to 
Ubuntu Linux 


» The most comprehensive resource 
for installing ed oeborrg Ubuntu geen 


= Eosy-to-follow JumpStarts for seting vy 
Sambo, Apoche, Mal, FIP, NIS, OpenSSH, DRS; 
d complex servers in minutes 


= Hundreds of exomples ond o 72-5098 index 
moke this bock the pedhet desktop componen 


Mark G. Sobell 


PENGARANG Mark G. Sobell 
PENERBIT Prentice Hall PTR 
TERBIT Januari 2008 

HARGA US$49.99 (1200 halaman) 
ISBN 0-1323-6039-X 

BONUS Ubuntu 7.10 Live/Install DVD 


buntu Linux merupakan sistem ope- 

rasi yang paling banyak digunakan 

saat ini. Jika Anda membutuhkan 
buku yang dapat membuat Anda mahir 
dalam melakukan instalasi, konfigurasi, 
dan bekerja dengan Ubuntu, buku A Prac- 
tical Guide to Ubuntu Linux, dapat menjadi 
salah satu pilihan. 

Buku yang ditulis oleh Mark Sobell, 
salah seorang penulis buku Linux ter- 
kenal ini, membahas secara lengkap be- 
ragam hal yang dapat Anda pelajari di 
Ubuntu Linux. Pembahasan awal buku 
ini dimulai dengan cara instalasi Ubuntu 
menggunakan DVD yang disertakan 
dalam buku, bekerja dengan desktop 
GNOME, mengenal dan mengonfigurasi 
Samba, Exim4, Apache, DNS, NIS, 
firestarter, dan iptables. 

Buku ini juga memiliki pembahasan 
tentang command line dan GUI, dari 
sistem administrasi sampai teknik ke- 
amanan, langkah mengonfigurasi net- 
work dam beragam hal yang berkaitan 
dengan server Internet. Secara keselu- 
ruhan, pembahasan dalam buku ini sa- 
ngat cocok dibaca mulai dari kalangan 
user biasa, administrator, hingga prog- 
ramer di Linux.m Sup 


www. infolinux.web.id 


SYSTEM ADMINISTRATION 


Beginning Ubuntu 
Server Administration 


From Novice to Professional 


PENGARANG Sander van Vugt 
PENERBIT Apress 

TERBIT Desember 2007 

HARGA US$39.99 (350 halaman) 
ISBN 1-5905-9923-3 

BONUS - 


uku Beginning Ubuntu Server Admi- 

nistration: From Novice to Profesional 

terbitan Apress, dapat menuntun 
Anda untuk melalui sejumlah tahapan 
konfigurasi dan administrasi sejumlah 
aplikasi server di Ubuntu Server. Entah 
Anda ingin menggunakan distro Ubuntu 
Server untuk kebutuhan perusahaan, 
maupun sekedar untuk kebutuhan 
jaringan di rumah. Buku ini dapat 
menjelaskan kepada Anda secara tahap 
demi tahap cara mengonfigurasi distro 
Ubuntu Server agar bersifat aman untuk 
beragam service jaringan yang Anda gu- 
nakan. 

Pembahasan awal buku ini dimulai 
dengan tahapan instalasi, konfigurasi, 
dan proses deployment Ubuntu Server. 
Pembahasan dilanjutkan dengan cara 
mengonfigurasi berbagai macam apli- 
kasi server yang banyak digunakan, se- 
perti mengonfigurasi web server, FTP 
server, dan file/printer server. Selain itu, 
dalam buku ini ini juga dijelaskan 
pembahasan lainnya seperti peng- 
gunaan command line yang sering 
digunakan oleh system administrator, 
dan cara me-remote server melalui 


berbagai macam service.mSup 


BUKU 


DISTRO 


Ubuntu 7.10 Linux 
Unleashed 
(3rd Edition) 


DYD 


DVD Includes 
Ubuntu 7.10 
Linux Distribution 


Ubuntu 7.10 
Linux 


PENGARANG Andrew Hudson dan Paul Hudson 
PENERBIT Sams 

TERBIT Desember 2007 

HARGA US$49.99 (912 halaman) 

ISBN 0-6723-2969-7 

BONUS Ubuntu 7.10 Live/Install DVD 


eragam buku Ubuntu Linux diterbit- 

kan oleh berbagai penerbit menyusul 

dirilisnya Ubuntu 7.10. Salah satu- 
nya adalah Sams Publishing, salah satu 
penerbit buku komputer terkenal, yang 
juga menerbitkan buku Ubuntu 7.10 
Linux Unleashed, untuk para pembaca 
yang ingin mempelajari Ubuntu 7.10. 

Buku ini membahas secara menye- 
luruh segala aspek yang terdapat pada 
Ubuntu Linux. Ubuntu 7.10 Linux 
Unleashed berisi penjelasan lengkap 
mengenai proses instalasi, penggunaan, 
dan administrasi sistem di Ubuntu. 
Anda juga akan dituntun bagaimana 
mengonfigurasi Ubuntu sebagai work- 
station atau sebagai server, dan sejumlah 
penjelasan detail lainnya tentang 
penggunaan beragam aplikasi desktop 
dan software perkantoran yang terdapat 
di Ubuntu 7.10. 

Sejumlah pembahasan lengkap lain 
yang terdapat dalam buku ini 


diantaranya, proses instalasi dan 
Ubuntu, 


Window System, shell scripting, Open- 


konfigurasi konfigurasi X 
Office.org, konfigurasi MySOL server, 
FTP server, dan firewall, tune-up sistem 
Ubuntu, dan cara kompilasi kernel. Sup 





INFOLINUX = 01/2008 23 


SOFTWARE 


DVD/CD sertaan terdiri dari berbagai macam aplikasi gratis, 


shareware, maupun demo. Susunan kategori selalu berubah, 


tergantung pada tren aplikasi yang tengah berlaku. Namun, 








: ee See: DVD-01 [Pdf 
ada beberapa kategori yang selalu ada di tiap edisi. DISC BOOT BE NA ae 
o00Ubuntu 7.10 8.1.1-1 
00 Evince 2.20.2 
[ INTERNET ] /Backup 
m oo Shrinkta 0.1-8 /Penting 
Oo Kernel 
/Browser 
d E 00 Firefox 2.0.0.10 /Permainan 
00 Opera 9.24 00 Battles of Antargis 
0214 
/Distro 
Security Eile Edt View Go Bookmarks Tools Tabs Help 
ER + @ @ R > oo Edubuntu 7.10 [Pesan o 
Tr = | 00 |PCop 1.4.16 oo Mail Notification 
Cookles | Passwords Grk2 Peri 
Domain NA Nama e = Remove | eu jaan" col ES E — GE A 3 ad 
www.paypal.com Apache == Riede nak anga Son 00 Ubuntu Ta 0 
EE PES = /Plugins 
Customizable user interface amom 1:761 ree last rabana In tha- unstable sarios ci /Download oo Flash Player 9 
Changes from Epiphany 1.7.5 to FORE 00 Azureus 3.0 
i Edit View Go Bookmarks Tools Tabs Help 4 1.7.6 OPML /Rubrik 
ee > nd 2 Ed EE E Ee SE iren /Driver 00 Games 


mmm el Back y E y © & = 2) @soormarks 





pe DN € http: Www. gnome. org! 





@ Mozilla - Home... X € GNOME: The Fr... X 





udah banyak aplikasi yang berfungsi se- 

bagai browser dimunculkan. Tidak ber- 

beda halnya dengan Epiphany. Syarat 
utama menggunakan aplikasi yang satu ini, 
Anda mesti memilih desktop GNOME ter- 
lebih dahulu sebagai interface Anda. Tujuan 
utama pembuatan aplikasi ini adalah mem- 
buat sebuah aplikasi browser yang seder- 
hana sehingga mudah digunakan. Epiph- 
any sudah menjadi bagian dari GNOME, 
jadi Anda dapat menginstalnya langsung 
melalui setting komponen-komponen 
GNOME yang telah disediakan. 

Untuk sistem keamanan, Epiphany 
mampu mem-block jendela-jendela popup 
yang mendadak muncul ketika Anda 
berkunjung ke sebuah situs. Selain itu, ap- 
likasi ini juga dapat menolak cookie yang 
berasal dari situs-situs yang tidak atau be- 
lum dipercaya. 














Ri dia pa voere rda ey cla [915095 
e Fix some compile warn 


+ Cholera ana sa ek be s for broken gecko header | Garrity, conce 


or gecko >= 1.8 
ek oe AT BED DOE Mara GRAN N geS 
while vrek ing tebs wih DNO 
Pi ate ho st node in eotv Hs 


Planet GNOME is edited by 

Jeff waugh. Please mai him d 
ou have a question or would | 

get hoe ind | ME NG 





kan mouse sambil melakukan drag&drop. 
Tersedia juga tab untuk kemudahan ke- 
tika membuka sebuah halaman situs. 

Ketika Anda browsing, suatu kali Anda 
menemukan situs yang sangat menarik, 
dan Anda berniat untuk membukanya 
kelak. Lakukan bookmark dengan cepat. 
Sistem pencarian bookmark yang telah 
disimpan dapat dicari dengan cepat hanya 
dengan memasukkan kata kunci. 

Mirip dengan beberapa browser lain- 
nya, Epiphany juga dapat ditambahkan 
beberapa fitur lain lewat fasilitas ekstensi, 
maupun plugin. Uniknya lagi, plugin yang 
Epiphany sama dengan plugin yang digu- 
nakan oleh browser Mozilla. Aplikasi ini 
telah diterjemahkan ke dalam 30 bahasa. 
Pilih bahasa yang memudahkan proses 
kerja Anda.MSu 






































00 VGA-Card 











oo Software 





00 WLAN 





oo Tutorial 





/Finansial 
00 Money Manager 
0.9.1.0 





/Utiliti 
OO Autofill Forms 0.8 





00 File Roller 2.20.2 





/Internet 
00 Epiphany 2.20.2 





oo Mnogosearch 
3.2.43-3.3.5 





00 Picasa 
2.2.2820-5 





DVD-02* 
DISC BOOT 
oo BlankOn 2.0 


/Extras 
o Mandriva 2008.0 





00 Webissues 0.8.3- 


0.9.2 el 





/Matematika 


oo Scilab 4.1.2 





/Medikal 
oo Patientos 0.21 





/Multimedia 
oo Extended Module 
Player 2.5.0 





oo Smplayer 0.5.62 








o openSUSE 10.3 





/Full Circle 
Magazine 


/PDF InfoLINUX 
Edisi 2006 


O : On The DVD Regular 
O : On The DVD Ekonomis 
O : Disc Boot 


* DVD-02 hanya disertakan 
pada InfoLINUX edisi Regular 


DISC RUSAK? 


Apabila disc yang diterima tidak terbaca atau ru- 
sak dan ingin menggantinya, kirimkan disc yang 
rusak tersebut kepada kami, Tim Disc InfoLINUX, 
Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta 10430. Agar dapat 
kami kirimkan disc penggantinya. 


PEMBUAT: Epiphany Team 
SITUS: http://www.gnome.org 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REQUIREMENT: - 


Semua password yang biasa Anda gu- 
nakan akan disimpan di tempat yang 
aman. Jika Anda bosan dengan tampilan 
default aplikasi ini, tinggal ubah. Guna- 





24 01/2008 E INFOLINUX www.infolinux.web.id 


SMPlayer 0.5.62 





EI © SMPlayer - Preferences wi Gie 





& General Keyboard | Mouse | 

© Drives = wwe 

« Performance Here you can change any key shortcut. To do it double click or press enter 
A Subtitles - over a shortcut cell. Optionally you can also save the list to share it with 
E Interface other people or load it in another computer. 


“n Keyboard and m... 


BW Advanced | Shortcut Description Name i 
| open_file — 

















G Directory... open directory 
[8] Playlist... open_playlist 
© VCD open_vcd 
@ Audio CD open_audio_cd 
3) DVD from drive open_dvd 
@ DVD from folder... open_dvd_folder 
re URL... open_url 
@ Close close 
@ Clear clear_recents = 
> Play ‚play SI | 


[Change shortcut... Load | [1 Save | | 









































OK | Apply | Cancel | 


« mewmew-vorbis-ssa.mkv - SMPlayer Lob 
Open Play Video Audio Subtitles Browse Options Help 


“send oax hb 
7 = 
SE 








Software yang satu ini sangat bermanfaat 
bila Anda sama sekali belum menginstal 
codec apapun. SMPlayer menggunakan 
engine yang pernah memenangkan pia- 
gam penghargaan, yaitu Mplayer. Aplika- 
siini dapat menjalankan berbagai macam 
format audio dan video tanpa Anda mesti 
terlebih dahulu menginstal codec-codec. 
Format-format yang didukungnya, an- 
tara lain: avi, mkv, ogm, mpeg, vob, 3gp, 
asf, mov, wmv, mp3, ogg, dan lain-lain. 
Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk 
menjalankan DVD film, atau streaming 
multimedia. SMPlayer dapat membuka 


beberapa format subtittle, misal: srt, sub, 
dan ssa. Bagian font dari subtittle terse- 
but juga dapat diubah-ubah bagian ukur- 
an, jenis, dan warnanya. Bila mendadak 
Anda harus pergi keluar rumah ketika 
sedang menonton film, jangan khawatir. 
Ketika Anda jalankan kembali aplikasi 
ini, secara otomatis akan melakukan re- 
sume pada titik sebelumnya.MSu 


PEMBUAT: Ricardo Villalba 

SITUS: http://smplayer.sourceforge.net 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REQUIREMENT: - 


Extended Module Player 2.5.0 


$ xmp Sarcophaser.lha 

Extended Module Player 2.5.0 Tue Nov 27 
Copyright (CH 1996-2007 Claudio Matsuoke 
Using OSS PCM audio [6 fragments of 6192 
Mixer set to 16bit, 44100 Hz, interpolat 
Loading Sarcophaser.lha... (1 of 1) 
Depacking LHa file... done 

Module title lepeltheme 

Module type UST (Ultimate Soundtra< 
Module length 36 patterns 

Stored patterns 
Stored samples 
Channel s 
Estimated time 
Tempo[06] BPM[78] Pos[0E/23] Pat[09/0C] 


Extended Module Player merupakan mo- 
dul player yang portabel, dengan tampilan 
mode command-line. Pada paketnya telah 
disertakan lebih dari 70 jenis mainstream, 
dan format-format keren dari Amiga, Ata- 
ri, Acorn, Apple ligs, sampai dengan PC. 
Sebenarnya, Extended Module Player bu- 
kan hal baru, proyek ini sudah dikerjakan 
sejak 10 tahun lalu. Pada versi kali ini, 
Extended Module Player mendukung be- 
berapa format, seperti: XM (Fast Tracker 
II), MOD (Noise/Fast/Protracker), MOD 
(Startrekker/Audio Sculpure), M15 
(Soundtracker), IT (Impulse Tracker), 


www.infolinux.web.id 





Player control options: 
-D parameter[=val] Pass configuration parameter to the output dr 
-d --driver name Force output to the specified device 
--fix-sample-loops Use sample loop start /2 in MOD/UNIC/NP3 
--offset-bug-emulation Emulate Protracker 2.x bug in effect 9 
-1 --loop Enable module looping 
-M --mute ch-list Mute the specified channels 
--modrange Limit the octave range to 3 octaves in MOD fi 
--nocmd Disable interactive commands 
--norc Don't read configuration files 
-R --random Random order playing 
--solo ch-list Set channels to solo mode 
--start num Start from the specified order 
--tempo num Initial tempo (default 6) 
--time num Maximum playing time in seconds 


Player sound options: 
-8 --8bit Convert 16 bit samples to 8 bit 
--chorus num Chorus depth (if supported) 
-M --mono Mono output 
--nofilter Disable IT filter 
--nopan Disable dynamic panning 
-P --pan pan Percentual pan amplitude (default 80%) 


az & Shell 


S3M (Scream Tracker 3), STM (Scream 
Tracker 2), STX (STMIK 0.2), MTM (Mul- 
titracker), MTN (Soundtracker 2.6/Ice 
Tracker), IMF (Imago Orpheus), PTM 
(Protracker 3), DTM (Digital Tracker), 
DBM (DigiBooster Pro), EMOD (Quadra 
Composer), OKT (Oktalyzer), SFX 
(SoundFX 1.3), IMS (Images Music Sys- 
tem), dan HSC (HSC-Tracker).MSu 


PEMBUAT: Claudio Matsuoka 
SITUS: http://xmp.sourceforge.net 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: - 

REQUIREMENT: - 


SOFTWARE PILIHAN 


[ INTERNET ] 


mnoGoSearch 3.2.43 


Site search 


Search for Search! 
Match All ly Results per page: | 10 Lei Output fi 


Search for Whole word | y. Words forms All [y] Use sync 


In Whole document | y. 


URL matches e.g. "doc, board 


Please enter one or more words and pres 











Tambahkan fitur menarik search engine. 
Untuk melakukan hal ini Anda dapat 
menggunakan mnoGoSearch. Anda 
dapat menggunakannya untuk mem- 
buat search engine, baik pada HTTP, 
HTTPS, FTP, server NTTP, file lokal, 
dan lain-lain. Jika dokumen lain belum 
didukungnya, Anda dapat menambah- 
kan converter eksternal.WSu 


PEMBUAT: mnoGoSearch Developers Team 
SITUS: http://www.mnogosearch.org 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 

REQUIREMENT: - 


[ MEDIKAL ] 





E Week week P Week 
[November loo EN E New 8 ` 1 MD Rescheduling YAELYUMUTEA 3% Cancel Reschedule 
Monday Nov 26 Dr Who] Double booking | Triple booking 











Anda membutuhkan Java Runtime Envi- 
ronment (JRE) terinstal terlebih dahulu. 
PatientOS merupakan aplikasi yang 
kemungkinan besar berguna bagi Anda 
yang bergerak di bidang kesehatan, 
atau kedokteran. Aplikasi ini berfungsi 
sebagai sistem manajemen, mulai dari: 
proyek fisik, perawat, farmasi, laborato- 
rium, dan bagian-bagian lain yang ter- 
dapat pada sebuah rumah sakit. äu 


PEMBUAT: Greg Caulton 

SITUS: http://www.patientos.org 
LISENSI: GPL v3 

DEPEDENSI: X Window 
REQUIREMENT: - 





INFOLINUX = 01/2008 25 


SOFTWARE PILIHAN 


[ UTILITI | 


File Roller 2.20.2 


| xscreensaver-4.23.tar.gz 
| Archive Edit View Help 


DE. 


New Open Add Extract 





Back t R Location: | /xscreensaver-4.23/ 





Name v | Size Type Date Modified 
EQ ariver Folder 
Bracks Folder 
mE Folder 
B utis Folder 


y 
aclocal.m4 15.6 KB sconosciuto 11 May 2002, 04:44 





config.guess 39.0 KB sconosciuto 17 October 2002, 1... 


> 
config.h-vms 10.4 KB sconosciuto 21 March 2005, 00:20 





config.h.in 16.6 KB sconosciuto 23 April 2005, 22:50 
] config.sub 28.9 KB sconosciuto 17 October 2002, 1. 


configure 619.5 KB sconosciuto 22 October 2005, 0... 





configure.in 130.5 KB sconosciuto 17 October 2005, 0... 











Ey] INSTALL 7.6 KB software insta... 08 June 1997, 14:09 


File-file archive atau file-file yang telah 
dipaketkan dengan format tertentu 
mesti diperlakukan layaknya file-file 
biasa. Coba gunakan File Roller. De- 
ngan menggunakan aplikasi ini, Anda 
dapat membuat sekaligus memodifikasi 
file-file archive, menampilkan isinya, 
mengekstraknya, dan lain-lain. Su 


PEMBUAT: HPG 

SITUS: http://fileroller.sourceforge.net 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REOUIREMENT: - 


[ PDF ] 


Evince 2.20.2 


laar o — — | 
B Home & Desktop (Downloads 
Desktop | 

| Name Mod 


Filesystem E 
EJCD-Rw/DVD-ROM Drive [oo map, pai = 
[EJ 07084715-AtollPRESLHF pdf 02/d 
[E 169100.par Yest 
(1) 170168.paf Mor] 
-1E9170240.paf Yest 
(1170341. par Yest 
[EJ 2003-xenosearch.par 01/1 
[ES 2003-xensosp.pdf 02/1 
20050114 Fseries ProSafematrix.pdf 01/] 
[ES 20050301_cs profs.pdf o3/q 
[EJ AGaramondPro-Regular.pdf 01/74 














BS Documents 
B designs 

E Downloads 
B Backgrounds 








dp Add | = Remove PostScript and PDF Doc 








X Cancel | 











Sebenarnya pada berbagai distro Linux 
biasanya sudah disediakan aplikasi yang 
dapat digunakan untuk membuka file- 
file berformat PDF. Namun, jika Anda 
hendak mencari penggantinya, anda 
dapat menggunakan Evince. Aplikasi 
ini mampu membuka file-file postscript, 
DJVU, DVI, ataupun yang lainnya. Su 


PEMBUAT: Nickolay V. Shmyrev 
SITUS: http://www.gnome.org 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REQUIREMENT: - 


26 01/2008 E INFOLINUX 


Money Manager Ex 0.9.10 


t Money Manager Ex : C:\Documents and Settings\madhan\Desktop\Madhan’s Stuffimmex data filesishowcase.mmb 
Eile Accounts Tools View Help 
DHAN 525 
X| REPORTS 








2 Bak of America John Doe 


@ HSBC Checking 





Where the Money Goes 


Today's Date: Thursday, October 11, 2007 





& 4) Where the Money Goes Where the Money Goes 
5-4 Where the Money Comes From 
MP Last Calendar Month 








bills : Internet 





KIP Transaction Statistics 
AD Custom SQL Report 
© Help 











Mengatur keuangan harus dibiasakan se- 
jak usia dini. Dibutuhkan tool-tool khu- 
sus untuk mempermudah hal ini. Anda 
dapat menggunakan Money Manager Ex. 
Aplikasi ini memiliki banyak fitur untuk 
keperluan Anda mengatur: keuangan, 
bugdet, maupun investasi. Money Man- 
ager Ex juga mendukung pengecekan 
atas: kartu kredit, tabungan, stock, dan 
lain-lain. Bila Anda menggunakan kom- 
puter secara beramai-ramai, maka Anda 
dapat membuat account dalam jumlah 
banyak. Jangan lupa untuk menetap- 
kan terlebih dahulu mata uang yang bi- 


Battles of Antargis 0.2.1.4 








Sudah cukup lama kami tidak menyer- 
takan permainan dalam rubrik software 
pilihan. Nah kali ini kami menampilkan 
Permainan berjudul “Battle of Antargis”. 
Permainan ini bersifat realtime strategi. 
Tujuan utama Anda pada permainan 
ini adalah menaklukkan wilayah, bukan 
membangun tempat-tempat. Yang lebih 
menarik, permainan ini gratis untuk 
Anda mainkan sepuas hati. Dalam Battle 
of Antargis, Anda mengontrol satu atau 
lebih tokoh yang berperan sebagai pahla- 
wan, nantinya. Dan, setiap tokoh dapat 
merekrut lagi anggota-anggotanya untuk 


.mmb 





x Repeating Transactions 





Payee Account Type Amount Next Due Date Frequency Remaining (| 
@ AMEX - Credit Card Exxon-Mobil Bank... Wi... 34.00 09/08/07 Weekly D days remal 
{È Bank of America Walmart HSBC... Wi... 344.00 09/08/07 None D days remal 
@ Citibank 

@ HSBC Checking 


Í NewiEdit Repeating Transaction 
Repeating Transaction Details 
Account t Name [select Account] Account] Next Occurence at 8/2007 [| 


Times Repeated 














-SP Where the Money Comes From 
E) ap Categories 

Ex ap To Whom the Money Goes 

El ist 





Transact tion Type | Withdrawal | 


Select Payee 

















| 9} ejz007 ~ | 
SIP Custom SQL Report 
© Help 





















































asa Anda gunakan. Laporan keuangan 
dapat ditampilkan dengan menarik lewat 
tampilan grafik, pie chart. Untuk keaman- 
an, aplikasi ini menggunakan enkripsi 
AES. Anda juga dapat meng-import tabel 
keuangan ke format QIF, dari format 
CSV. Proses transfer uang antar-account 
yang ada dapat dengan mudah dilakukan. 
Penasaran? Silakan mencobanya.MSu 


PEMBUAT: Madhan kanagavel 

SITUS: http://www .thezeal.com/software 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window, GTK+, wxWidget, sqlite3 
REQUIREMENT: - 


membantu menjalankan tugas-tugasnya 
menaklukkan dunia. Anda juga harus 
mengumpulkan bahan-bahan makanan, 
maupun senjata. Seperti layaknya bumi 
kita, dunia dalam permainan ini dike- 
lilingi oleh manusia dan hewan-hewan. 
Gunakan semua sumber daya yang terse- 
dia di sekitar Anda untuk membangun 
kekuatan.MSu 


PEMBUAT: Battles of Antargis Team 

SITUS: http://antargis.berlios.de 

LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window, LibSDL, SGE, Ruby, Rake 
REQUIREMENT: - 





www.infolinux.web.id 


Mail Notification 4.1 / 5.0 RG1 





Overview 


ESA 


New Message 


Mailbox: inbox 
From: JeanYves Lefort <jylefor When new mail arrives 
Sang li kaki Moreover, a mail sumnl 


Open | W Mark as Read E notifications containing 


Mail Notification mon] 











Configuration Editor - popups 


While its user interface is purposedly kept simple and straightforward 
with ways to run commands in reaction to events, customize the popu 
message list, modify the appearance ofthe application, and so on 


When a mailbox supports it, Mail Notification listens for changes re 
polling it periodically 


This mode of operation provides immediate notification of changes q 
network resources used by Mail Notification 


Mail Notification pays attention to detail 
The source code is clean, secure, portable and adheres to standard 


> , H The inteface is simple, functional, respecis the GNOME Human Inter 
andards Track well into the GNOME Desktop Environment (though Mail Notification 


Category: St 
Xfce and other environments) 
GNOME Human Inte 











Punya account e-mail, lakukan pengecekan 
setiap saat. Masalahnya, hal tersebut sa- 
ngat merepotkan. Sudah koneksi Internet 
lambat, ketika Anda buka, e-mail Anda 
masih kosong. Untuk solusi alternatif, 
Anda dapat menggunakan Mail Notifica- 
tion. Aplikasi ini berada pada system tray 
atau posisi lainnya sesuai dengan X Win- 
dow yang digunakan, misal: pada panel 
notifikasi yang ada di GNOME, system 
tray KDE, dan lain-lain. Fitur-fitur yang 
terdapat di dalam aplikasi ini, antara lain 
dukungan atas mailbox multi, mbox, MH, 
Maildir, Sylpheed, POP3, IMAP, Gmail, 


SASL authentication, SSL/TLS, kemam- 
puan mendeteksi format mailbox secara 
otomatis, pemberitahuan lewat status 
ikon beberapa detik detik setelah e-mail 
masuk, summary e-mail, dan masih ba- 
nyak lagi yang lainnya. Untuk menambah 
fitur-fitur aplikasi ini, Anda membutuh- 
kan Gmime 2.1.0, OpenSSL 0.9.5b, Cyrus 
SASL 2.0, atau ICU 2.6.M Su 


PEMBUAT: Jean-Yves Lefort 

SITUS: http://www.nongnu.org/mailnotify 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 

REQUIREMENT: - 


Weblssues 0.8.3 / 0.9.2 RC1 


Lg - 
Wi Bugs - Weblssues “> 


Folder Edit Tools Help 


2101? aa 


Filter: | (All Issues) 





Quick Search: 





Name Modified Date 

i] New Issue 2007-11-24 20:46 
“ (2) Second Issue 2007-08-04 14:26 Test User 

[5] Third Issue 2007-11-24 20:46 Administrator 
Forth Issue 
(el Fifth Issue 
Sixth Issue 
Seventh Issue 
Eighth Issue 
New Issue 2 
>] New Issue 3 


Modified By Severity 





Administrator 


2 

2 

1 
2007-11-24 20:46 Administrator 2 
2007-08-17 15:56 Administrator 2 
2007-11-24 21:23 Administrator 2 
2007-11-24 21:23 Administrator 2 
2007-08-20 12:04 2 
2007-11-25 12:37 2 
2007-11-24 20:47 d 


Administrator 
Administrator 
Administrator 





€) Update successful 





Mendadak saja aplikasi yang biasa Anda 
gunakan pada sistem operasi Linux ber- 
masalah. Anda mencoba mencaritahu apa 
penyebabnya. Bagaimana jika mencarinya 
lewat internet? Coba gunakan aplikasi 
yang satu ini. Weblssues dapat memban- 
tu Anda mencari informasi seputar bug- 
bug menyangkut dunia komputer. Proses 
kerjanya sangat cepat. Anda bertindak se- 
rupa sebuah client. Untuk client, dibutuh- 
kan KDE versi minimal 3.4. Servernya 
menggunakan PHP dan MySQL. Kedua 
aplikasi ini, baik client maupun server, 
disediakan secara gratis, Anda tidak perlu 


www.infolinux.web.id 


Wi New Issue 2 - Webissues 


Issue Edit Tools Help 


ANOR 


- i Issue Histo 
23 Issue Details (©) ry N Attachments | 





Created by Test User on 2007-09-02 20:02 
e Item named "New Issue 2" 
Modified by Administrator on 2007-11-25 12:37 


e Attribute Status changed from "New" to "Assigned" 
« Attribute Assigned To changed from empty to "Test User" 


non, 
dapibus eu suscipit v t 


volutpat vel, s, metus. 
Attachment 492 added by Administrator on 2007-11-25 12:57 


e main window.png (29.2 kB) - screenshot of the main window 




















@ Update successful 


membayar apapun. Perkembangan ap- 
likasi ini memang masih pada tahap baru. 
Anda dapat melihat bagian Roadmap ap- 
likasi ini di fitur yang disediakan untuk 
mengetahui perkembangannya. Webls- 
sues tidak berusaha berkompetisi dengan 
aplikasi serupa lainnya yang bernama 
Bugzilla. Bugzilla lebih bersifat spesifik, 
sedang aplikasi ini tidak. MSu 


PEMBUAT: Michat M ci ski 

SITUS: http://webissues.mimec.org 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REQUIREMENT: - 


SOFTWARE PILIHAN 


[BACKUP ] 


Shrinkta 0.1-8 


0 hrinkta Preferences TR 
[General Aude Video | 
Audio Selection 
Prefered track type AC3 


wi Include 6ch DTS audio track if available 
Audio Language 





Prefered language English | 





v Use tracks with "undefined" language if needed 


X Close 








Tujuan utama dibuatnya aplikasi ini 
adalah untuk membuat backup DVD 
film ke DVD disk single layer, mem-back- 
up keseluruhan DVD ke harddisk, mem- 
berikan kemudahan bagi penggunanya, 
dan masih banyak lagi yang lainnya. 
Syarat utamanya Anda harus meng- 
gunakan desktop GNOME untuk dapat 
menjalankan aplikasi gratis ini. Su 


PEMBUAT: Daryl Gray 

SITUS: http://shrinkta.sourceforge.net 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REQUIREMENT: - 


[ UTILITI 1 


Autofill Forms 0.8 


e Autofill Forms settings 





KZ 


Main Advanced 











Profile: [Default IM) | Apply | Add | | Remove 








Overwrite | Enabled 


« 


Username test 

E-mail test@example.org 
Title Mr, 

First name Tom 

Middle name 

Last name Bombadil 

Name suffix 
(Full) name 
Street (Line 1) 














Tom Bombadil 


SEE LE LE 








Form field rule: 





Name: | | a 








Jika menggunakan browser Firefox di 
Linux, maka Anda dapat menggunakan 
file yang satu ini. Autofill Forms ber- 
fungsi untuk membantu Anda ketika 
mengisi beberapa formulir yang muncul 
ketika Anda daftar pada sebuah forum, 
situs, atau yang lainnya. Setelah meng- 
instalnya Anda dapat membuat aturan 
main sendiri untuk setiap situs-situs 
yang berbeda.MSu 


PEMBUAT: Sebastian Tschan 
SITUS: https: //blueimp.net/mozilla 
LISENSI: MPL 

DEPEDENSI: X Window 
REQUIREMENT: - 


INFOLINUX ® 01/2008 





27 


UTAMA 


Noprianto 


ahun 2007 telah 
berlalu. Bagaimana 
perkembangan dunia 
Linux? Proyek apa 
yang semakin matang dan 


semakin banyak digunakan? EO 


des BC Headlines 


y 
pce seed 


„NUN 


En: SO 
| A 
Friday 30 November 2007 b — 
Menu Ulama ` ` 4 

y software CH de ei y ot (68 reads) 


Tahun demi tahun telah berlalu. Dunia 
Linux dan free/open source software juga 
semakin berkembang. Proyek baru lahir 
di mana-mana. Banyak versi baru program 
yang diluncurkan. Perlahan tapi pasti, 
akan semakin banyak software di dunia 
Linux. 

Sekarang saja, pilihan yang ada sudah 
sangat banyak. Maupilih distro? Ada ratus- 
an. Yang populer saja ada puluhan. Mau 
pilih e-mail client? Tersedia dari yang full- 
featured sampai yang sederhana dan bah- 
kan berjalan di modus teks. 

Dengan tersedia banyaknya pilihan 
yang ada, kami mencoba mengangkat pem- 
bahasan tentang yang terbaik. Kami sadari, 
ini bukanlah topik yang mudah untuk di- 
angkat. Terbaik bagi siapa? Dari sisi mana? 
Tentu menjadi beberapa pertanyaan yang 
bisa Anda ajukan. Oleh karena itu, kami 
mencoba membahas dari sisi yang seseim- 
bang mungkin. Dalam konteks tulisan ini, 
yang terbaik bisa dipandang dari berbagai 
sisi. Sebagai contoh, ketika memilih distro, 


28 01/2008 E INFOLINUX 


Re. 
e 4 SI er BT e 
Br - SE | e > 
KEEN Ge ES E us 
ee a 
ae Sie" | 
b 5 E ` Launchin agate 
| j oii cl Diposting oleh ase paté Selas | 
y ng | an ots a Fe Ve hugra: 
| | ES | LINUX nih, seked 
. | a IER 200) saya pembaca setia INFO de: | | 
| ` o insya ALLAH har kamis, angg : | 
| . | | 
E T Iaunching Software Zeg gutomas 
\ z : S 
| SCH perpustakaan nama So 
| 1 Cat? KN 
| | q (Detak | 998 bytes lag 
| a Blan (UN i | 
ni 
H d hab: k 4. || - : yd | | 


yang terbaik mungkin salah satu dari yang 
terpopuler (di distrowatch.com) atau yang 
lebih mudah digunakan oleh pengguna 
yang baru berpindah dari sistem operasi 
lain. Ketika memilih e-mail client, krite- 
rianya bisa saja berubah, sebagai contoh, 
yang mendukung banyak protokol atau 
banyak fitur dan lain sebagainya. 

Kami ingin pastikan, di sini, tidak ada 
usaha untuk mendiskreditkan proyek 
tertentu. Tidak ada pula keinginan untuk 
mengagung-agungkan proyek yang men- 
jadi pemenang. Yang saat ini belum men- 
jadi yang terbaik, mungkin merupakan 
proyek yang sangat matang, sangat sta- 
bil, hanya saja, ditujukan bukan bagi user 
umum. Barangkali program tersebut terke- 
san susah digunakan, tidak banyak datang 
dengan pernak-pernik user interface yang 
menarik, dan oleh karenanya, tidak dilirik 
oleh kebanyakan user. Yang menjadi ter- 
baik bisa saja bukan terbaik dari sisi fitur 
dan kematangan, tapi mungkin lebih popu- 
ler atau lebih mudah digunakan. 





Sebagai pengguna, Anda mungkin bisa 
menggunakan yang terbaik yang kami 
ulas di sini. Atau, Anda bisa abaikan saja, 
jadikan sebagai salah satu pendapat yang 
pernah Anda baca, dan tetap gunakan soft- 
ware pilihan Anda. Menggunakan yang ter- 
baik atau tidak, yang penting senang dan 
tetap produktif. Hampir semua program 
dan distro yang penulis gunakan hanya 
menjadi kandidat, bahkan ada yang tidak 
masuk menjadi kandidat, dan jelas bukan 
menjadi yang terbaik. 

Di tulisan ini, kami membahas bebera- 
pa kategori. Kami memulainya dengan 
distro desktop, sebagai topik yang tidak 
habis-habis bisa dibahas, apalagi ketika bi- 
cara soal siapa yang terbaik. Selanjutnya, 
pembahasan mengenai desktop environ- 
ment, paket office, web browser, e-mail client 
dan multimedia (video) player. 

Sebagai tambahan, kami juga mem- 
bahas beberapa software, yang saat ini 
mungkin sudah terlupakan, datang dengan 
versi baru yang luar biasa, lahir menjadi 


www.infolinux.web.id 








N 


il, Set 
p: dye x 
4 


| 









fast 
Tad yo HP y 
CAN J : 








a 
| = > 
gi Yen 9° 





ses in É 


y | Leeër, 
TE 


Set gi de del 
$ escht cf 


























Categories PR 
Inform oe Suite 
— Jara ara (Office « nteg! rated Off 4a 
RK | ee Kore is ae, integrated ofc suite or KDE hek Desktop 5 
, WE 
KT Ge | Ode release. Please gee the lease Noes 
q we cn 2 is heouren olida 
"ée | ert dal 
Oktober 03 + W | | sé | p 
pengantar = Thais also an unsabl esing vasin el wih you may Y News & Info 
sao | = notes for this release a KOE News 
Ben migrasi da e Waliy Liss | gë Bes 
Windowske (wem oK br sule the loving parts are being . 
Linet) |) «Geld 





i a 
Vas standard documents 


(0) 


dz 
26 





Latest Releases 


Rabu, 





proyek lain, kalah populer dan tidak dilirik 


kebanyakan pengguna, tapi dulu, mereka 
pernah populer atau pernah menjadikan 
dunia Linux lebih berwarna. 

Selamat membaca! 


DISTRO DESKTOP 


Dunia distro Linux berkembang sangat 
cepat. Apalagi, ketika kita sudah menge- 
nal istilah remastering. Yang jelas, saat 
ini, tersedia lebih dari 500-an distribusi 
yang pernah terdengar, walaupun tidak 
Seba- 
gian besar distro dikembangkan dengan 


semuanya aktif dikembangkan. 


melakukan forking dari distro lain, atau 
sekadar mengubah beberapa paket se- 
hingga masih kompatibel dengan basis- 
nya. Sebagian kecil melakukan forking dan 
menjadi berbeda sama sekali. Sebagian lagi 
dikembangkan untuk kalangan khusus. 
Kondisi saat ini jelas berbeda dengan 
beberapa tahun lalu. Sekarang, setiap hari 
boleh dikatakan ada beberapa distro yang 
merilis versi terbaru distronya. Situs yang 


www.infolinux.web.id 


kamijadikan sebagai referensi, distrowatch. 
com, boleh dikatakan sangat sibuk dan ak- 
tif melaporkan perkembangan distribusi 
Linux setiap saat. Dan jangan lupa, infor- 
masi dari distrowatch.com hanyalah ber- 
asal dari distribusi yang terdaftar. Cukup 
banyak distribusi Linux yang belum atau 
tidak terdaftar. 

Memilih distro merupakan salah satu 
faktor awal yang menentukan seberapa 
kita bisa bekerja menggunakan Linux. Wa- 
lau demikian, kami selalu menyarankan 
untuk tidak tergantung pada distribusi 
Linux. Terlalu tergantung bukanlah cara 
terbaik menggunakan Linux. Kurangnya 
program tertentu, atau kurangnya dukung- 
an hardware tertentu (sementara yang lain 
bisa) bukanlah menjadi alasan kuat untuk 
meninggalkan distro yang sudah Anda 
pakai dalam waktu yang cukup lama. 

Perkembangan distribusi Linux saat 
ini cukup luar biasa, di mana distro-dis- 
tro general purpose berorientasi desktop, 
umumnya datang dengan dukungan: 

@ Bisa dijalankan langsung dari CD/DVD. 
@ Installer GUI yang mudah digunakan, 
bahkan dengan kurang dari 10 langkah, 

Linux sudah terinstal. Terkadang, in- 

staller juga dilengkapi dengan kemam- 

puan me-resize partisi non-Linux. 

@ Datang dengan desktop yang sangat 
mudah digunakan. 

@ Dilengkapi kemampuan pendeteksian 


aii re 009 


> CH Bluetooth Analyzer 





[ep Games » El Calculator 

Á Graphics > fa) Character Map 

& Internet >| LA] Dictionary 

Ue Office >| (1) Disk Usage Analyzer 
> 


HO Sound & Video Bi Take Screenshot 


Terminal 


[4 Text Editor 





B Add/Remove... 





E Tomboy Notes 


my Tracker Search Tool 


Desktop Ubuntu. 


UTAMA 


hardware otomatis. Removable device 
bisa langsung digunakan tanpa harus 
repot-repot mount manual. 

Datang dengan efek desktop yang 
membuat window bisa meliuk-liuk dan 
desktop dipenuhi dengan efek api, mi- 
rip salah satu tokoh di Fantastic Four. 
Datang dengan program-program yang 
sangat up-to-date. 

Dilengkapi dengan control panel grafikal 
yang mudah digunakan. 

Proses booting grafikal. 


Walau demikian, dalam menentukan 


kandidat, kami tidak berpegang pada 


semua fitur tersebut. Karena, distro yang 


masuk kandidat setidaknya harus: 














Menjadi distro mayor di distrowatch. 
com. 

Sudah melakukan beberapa rilis, seti- 
daknya selama dua tahun terakhir. 
Memiliki dukungan yang cukup bagus, 
termasuk dari sisi package update, secu- 
rity update dan dukungan user. Bisa 
dibuktikan dengan adanya website, daf- 
tar update, dan forum/wiki/IRC/mail- 
ing list. 

Page Hit Ranking di distrowatch.com 
diukur dalam 12 bulan terakhir dan 
kami akan mengambil distribusi mayor 
yang berada di 5 besar. Bukan sesuatu 
yang sangat akurat, tapi ini bisa meru- 
pakan salah satu filter. 


©» EX a Mon oct 8, 4:20 pm [9] 


INFOLINUX M 01/2008 29 


All Applications 











Desktop PClinuxOS. 


O Datang dengan semua program dan 
fungsionalitas yang dibutuhkan oleh 
desktop grafikal. 


Berikut ini adalah kandidat distribusi 
Linux terbaik: 
O Fedora. 
O openSUSE. 
O PCLinuxOS. 
O Ubuntu. 


Fedora 

Kekuatan utama Fedora, di antaranya: 

O Datang dengan berbagai teknologi 
baru. 

@ Mendukung banyak paket. 

@ Keamanan yang sangat diperhatikan. 

@ Pengguna enterprise bisa mengguna- 
kan Red Hat Enterprise Linux. 

@ Didukung oleh Red Hat. 


Sementara, salah satu kekurangan fe- 
dora di antaranya adalah kurangnya du- 
kungan desktop, apabila dibandingkan 
dengan para kandidat lain. 


OpenSUSE 

Kekuatan utama OpenSUSE, di antaranya: 

@ YaST. Tool yang satu ini benar-benar 
menjadi control panel yang serbaguna. 
Dengan infrastruktur yang sangat baik, 
berbagai modul bisa dikembangkan. 
Penanganan sistem menjadi jauh lebih 
mudah dan cepat. 

@ Dokumentasi yang sangat lengkap dan 
up-to-date. 

@ Tersedianya banyak software yang di- 


30 01/2008 E INFOLINUX 

















bundel bersama distribusi. 

@ Datang dengan desktop populer di du- 
nia open source. 

@ Tersedia versi enterprise. 

@ Dukungan dana yang kuat dari perusa- 
haan Novell. 

@ Memiliki basis yang kuat. 


Beberapa kekurangan OpenSUSE, di 

antaranya: 

@ Membutuhkan resource sistem relatif 
besar. 

@ Permasalahan yang mungkin muncul 
antara kerja sama Microsoft dan No- 


vell. 

PCLinux0S 

Kekuatan utama PCLinuxOS, di antara- 

nya: 

O Dukungan hardware yang baik. 

O Software yang up-to-date. 

O Dukungan multimedia yang baik. 

O Mudah digunakan oleh pengguna 
awam. 

@ Manajemen paket berbasis APT. 
Sementara, kekurangan PCLinuxOS, di 

antaranya: 


@ Waktu rilis yang kurang teratur. 
@ Belum tersedia edisi 64-bit. 


Ubuntu 

Kekuatan utama ubuntu, di antaranya: 

@ Rilis yang diusahakan sangat teratur. 

@ Sangat mudah digunakan, terutama 
oleh pengguna yang baru berpindah dari 
sistem operasi lain seperti Windows. 








(D Applications Places System @& 


Basis pengguna yang sangat besar dan 
memungkinkan pengguna saling mem- 
bantu. 

Berbasis Debian dan menurunkan be- 
berapa hal yang sudah terbukti. Salah 
satunya adalah APT. 

Media distribusi yang sederhana dan 
sudah mencakup hampir semua prog- 
ram yang dibutuhkan untuk bekerja 
sehari-hari. 

Memiliki beberapa edisi: kubuntu 
(KDE), edubuntu, dan Xubuntu (Xfce). 


Kekurangan ubuntu, di antaranya: 
Sering melakukan perubahan pada saat 
rilis. 

Tidak terlalu kompatibel dengan Debian. 
Menggunakan beberapa software pro- 
prietary. 

Walaupun datang dengan semua aplika- 
si yang dibutuhkan untuk bekerja se- 
hari-hari dengan media yang sederhana 
(misal 1 CD), pengguna lanjutan harus 








Desktop Fedora. 


www.infolinux.web.id 


[7 ® Fedora User Tue Nov 13, 11:33 PM d) 


€ Applications Places ez? 1a 
a Administration > 
x Preferences 
Computer (ei) Help 


AA About GNOME 


a Lock Screen 


>] Log Out 


Shut Down... 


D 
GNOME. 


menambahkan berbagai paket seperti 
compiler, kernel source, dan pustaka 
pendukung untuk tugas-tugas seder- 
hana seperti kompilasi device driver. 


Sebagai kesimpulan, Ubuntu saat ini 
menang sebagai distribusi Linux terbaik, 
dalam kategori terpopuler. 


DESKTOP ENVIRONMENT 


Di Linux, subsistem GUI dan desktop en- 
vironment bukanlah menjadi bagian integ- 
ral dari inti sistem operasi. Oleh karena 
itu, kita bisa menginstal Linux tanpa fitur 
GUI. GUI sendiri juga tidak memaksa kita 
untuk menggunakan desktop environment 
tertentu. Dengan demikian, walaupun kita 
memiliki GUI, desktop yang kita gunakan 
juga bisa beragam. 

Untuk GUI, konsentrasi kami berikan 
ke desktop environment, dan tidak ke- 
pada window manager tertentu. Untuk 
menjadi kandidat, setidaknya harus: 

@ Telah datang dengan beberaparilis stabil, 





“psr LE ¿092% a O08 ss 





Xfce. 


setidaknya dalam dua tahun terakhir. 

O Setidaknya telah digunakan atau paling 
tidak disertakan setidaknya dalam lima 
distribusi Linux yang terdaftar di dis- 
trowatch.com. 


Oleh karena itu, sebagai kandidat desk- 
top environment terbaik, kami mengha- 
dirkan: 

@ GNOME. 
@ KDE. 
O Xfce. 


GNOME 

Kekuatan GNOME, di antaranya: 

@ Pemain lama di desktop Linux. 

O Banyak digunakan sebagai default 
desktop pada berbagai distribusi Linux, 
seperti halnya Ubuntu. 

O Datang dengan cukup banyak aplikasi 
pendukung, termasuk komponen paket 
office. 

O Waktu rilis yang relatif teratur. 

O Digunakan oleh banyak perusahaan 
komersial Linux. 

O Tampil relatif sederhana. 


configurable. Banyak sekali aspek desk- 
top yang bisa diset. 

O Pemain lama di desktop Linux. 

O Banyak digunakan sebagai desktop de- 
fault pada berbagai distribusi Linux, 
seperti halnya PCLinuxOS. 

O Datang dengan cukup banyak aplikasi 
pendukung, termasuk paket office. 


Kekurangan KDE di antaranya adalah 
beberapa pihak menilainya terlalu kom- 
pleks. 


Xfce 

Kekuatan utama Xfce, di antaranya: 

@ Pemain lama di desktop Linux, walau 
kalah populer dibandingkan dengan 
GNOME dan KDE. 

O Sangat ringan, terutama kalau 
dibandingkan GNOME atau KDE. 

@ Banyak digunakan sebagai desktop de- 
fault pada berbagai distribusi Linux, 
seperti Xubuntu dan Zenwalk. 

@ Memiliki cukup banyak program pen- 
dukung seperti Thunar file manager. 

@ Datang dengan tampilan yang me- 
narik. 


Recently Used Applications 
& digiKam (Photo Management) 
ÈP suk (Music Player) 
4%, Konqueror (Web Browser) 
A) Kmail (Mail Client) 
E KSnapshot (Screen Capture Program) 





Sementara, GNOME juga memiliki | @ Desktop yang cukup configurable. 
kekurangan, di antaranya berbagai kalang- 














@ amarok (Audio Player) 








14 15 16 18 
21 22 23 24 25 
28 29 30 31 





www.infolinux.web.id 





an user menilai GNOME terlalu sederhana 
dan beberapa aspek pengaturan harus di- 
lakukan secara low level. 


KDE 

Kekuatan utama KDE, di antaranya: 

O Datang dengan tampilan yang sangat 
menarik. 

O KDE merupakan desktop yang sangat 


Kekurangan Xfce di antaranya adalah 
masih kurangnya program yang dikem- 
bangkan untuk desktop ini. Kekurangan 
lainnya adalah kalah fitur dan popularitas 
apabila dibandingkan dengan GNOME 
atau KDE. 

Sebagai kesimpulan, desktop environ- 
ment terbaik saat ini dimenangkan oleh 
GNOME. 


INFOLINUX = 01/2008 31 








File Edit View Insert Format Table Tools Window Help 











“B-BEaofsaee ss En 419-0 Petangan) 





/tmp/flatland.kwd [modified] - KWord 


File Edit View Insert Format Frames Table Tools Settings Help 








daa pandai 








= | Default 


Is | Nimbus Roman No9 L Il 12 





[aasa BEBEH BER FB A 4 EL 


FA 








= 2 
—b 








Eile Edit View Insert Format Tools Data Window Help 








BEBO FE Has YS KEMANA PEF ETA OE 








= FH | Nimbus Sans L | +] [10 





[m] 








Jasa BEBER Mt a anla a 





— 


[a1 7 About OpenOffice.org aX 








OpenOffice.org 2.3 4 


OpenOffice.org 2.3.0 

Copyright 2000-2007 Sun Microsystems Inc. 

This product has been created by Sun Microsystems Inc. 
based on OpenOffice.org. 

OpenOffice.org acknowledges all community members, 
especially those mentioned at 

http://www .openoffice.org/welcome/credits.html. 

















4] 


na [no fra [ru mr laka Kä 
Jena jojojo ajo uns [La [ro ja! 


=ù Be Le 
— | 30 | 
Page 2/12 31 





"a Bu | E] N a Terminal D Terminal 
x Lu o aa e d (Bj utama - OpenOffice... [e] Untitled1 - Openoffi... 


OpenOffice.org. 


PAKET OFFICE 


Para pengguna paket office tentunya meng- 
harapkan tersedianya paket office yang leng- 
kap, yang bisa digunakan untuk menunjang 
produktivitas. Harus diakui, paket office 
bukanlah sesuatu yang telah lama ada di 
dunia Linux. Kalah apabila dibandingkan 
dengan Microsoft Office yang sudah hadir 
sejak zaman dahulu kala. 

Dalam menentukan kandidat, kami ti- 
dak terlalu strict. Paket office kami masuk- 
kan sebagai kandidat apabila: 

O Menyebut dirinya sebagai paket of- 
fice. 

O Datang dengan komponen dasar paket 
office, setidaknya word processor dan 
spreadsheet. 

O Telah memiliki rilis stabil setidaknya 
selama dua tahun terakhir. 

O Digunakan sebagai office default atau 
setidak disertakan dalam dua distribusi 
Linux yang terdaftar di distrowatch. 
com. 


Berikut ini adalah kandidat yang masuk: 
O GNOME Office. 
O Koffice. 
O OpenOffice.org. 


GNOME Office 

Kekuatan GNOME Office, di antaranya: 

O Relatif ringan. 

O Program abiword (pengolah kata) dan 
gnumeric (spreadsheet) sudah cukup 
matang, kaya fitur dan dapat menerima 
plugin untuk meningkatkan fungsiona- 
litas. 

O Dapat pula berjalan di Windows. 


32 01/2008 E INFOLINUX 








= e I = 


=== 23:5 


ko el DO OG! rs A? 











d) Xfce - Screenshots ... | 15:09 
A 0 | Tuesday 
Ka The GIMP [11/27/2007 





KOffice. 


Beberapa kekurangan GNOME office, 

di antaranya: 

@ Integrasi antarkomponen office yang 
masih lemah. 

@ Seperti biasa, cukup banyak pustaka 
yang digunakan (terutama ketika kom- 
pilasi dari source), walaupun kecil-ke- 
cil, tapi cukup merepotkan apabila kita 
ingin mendapatkan fungsionalitas ter- 
baru. 

@ Cukup banyak fungsionalitas yang be- 
lum didukung, terutama ketika diban- 
dingkan dengan MS Office. 


Koffice 


Kekuatan Koffice, di antaranya: 

@ Relatif ringan. 

@ Datang dengan cukup banyak kompo- 
nen office. 

@ Integrasi komponen yang cukup baik. 


Beberapa kekurangan Koffice, di anta- 
ranya: 

O Cukup banyak fungsionalitas yang be- 
lum didukung, terutama ketika diban- 
dingkan dengan MS Office. 

O Kestabilan Koffice masih perlu diting- 
katkan. 


OpenOffice.org 

Kekuatan OpenOffice.org, di antaranya: 

O Datang dengan cukup banyak kompo- 
nen Office. 

O Kompatibel dengan MS Office, walau 
tidak 100%. 

O Multiplatform. 

O Integrasi antarkomponen yang baik. 

O Datang dengan banyak fitur. 





O Macro yang baik. 
O Dokumentasi yang sangat baik. 


Kekurangan OpenOffice.org, di anta- 
ranya adalah terlalu berat sebagai paket of- 
fice. Teknologi yang digunakan sangatlah 
tinggi untuk sebuah paket office. Beberapa 
pihak juga mengkritisi cara yang rumit 
dalam melakukan beberapa hal, seperti 
halnya mail merge di word processor. 
kesimpulan, 


Sebagai OpenOffice.org 


menang mutlak sebagai paket office terbaik. 


WEB BROWSER 


Web browser yang aman, nyaman dan stabil 

sangat diperlukan untuk browsing dengan 

nyaman di Internet. Di dunia Linux, ter- 

dapat sangat banyak web browser. Namun, 

sepertinya kami harus membatasi kriteria 

kandidat, di mana setiap kandidat harus: 

O Berjalan pada user interface GUI. 

O Telah memiliki rilis stabil setidaknya 
selama dua tahun terakhir. 

O Digunakan sebagai office default atau 
setidak disertakan dalam dua distribusi 


Linux yang terdaftar di distrowatch.com. 


Untitled1 





File Edit View Insert Format Tools Table Documents Help 


















































Dea 838% $982) 9 @ BABA e m [rae war | 















































Normal ni | w [Times New Roman [w] 12 Isl [A] [A] [A] El 3| [E 
Ea EISE 














Abiword, bagian dari GNOME Office. 


www.infolinux.web.id 


| [ins [default 


UTAMA 


supriyanto © ir) = dp) Fri Nov 30, 1:18 PM # 













































































































































































ES To Bookl.gnumeric : Gnumeric + - ox dé Applications Places System LC Es Ce 
File Edit View Insert Format Tools Data Help v InfoLINUX - Mozilla Firefox — 0 
) File Edit View History Bookmarks Tools Help A 
= En [A & = e q 9 = = = = = - === == = 
E D © =] | e & % | 9 @ | & & fe) % % | (hi, 100% Er > <a H X e & fat O http://www.infolinux.web.idjsite/ Ly >| Cr RFC 2616 EM 
= [Sans DI ` [a] maa GX - EL Eis E 4 A Y ® Getting Started EN Latest BBC Headlines 
SS A o NEP Fi @ > N ne COR f m, your knowledge to the world A = 
EE 7 — = | Be Eat Yew History Bookmarks Tools Help 
m Ka etSains.Com 
| (lc a i [| [S(t "leg ele = 
x P Monthly Printed Linux Magazine : Home | Edisi Online | FAQ's | 
J E 
2 = ma Friday, 30 November 2007 Categories 
5 
S = = EE Launching Software GPL-V3 Perpus SENAYAN : PAN 
8 + Milist Pembaca Diposting oleh ase pada Selasa, 27 November @ 18:27:26 WIT (56 reads) Se 
9 + Download Arie Nugraha: Artikel yang 
10 e Ads Info Lalu 
em + November 2007 Saya pembaca setia INFOLINUX nih, sekedar mau ngasi info bahwa 
12 insya ALLAH hari kamis, tanggal 29 November 2007 esok akan diadakan Rabu, 
zn EI launching software open-source web based untuk kebutuhan automasi Oktober 03 
= perpustakaan, nama software-nya SENAYAN. 
| i N + Pengantar 
is (Detail... | 988 bytes lagi | komentar? |@ E) singkat 
NN ENE VE VE EEE ME E IE IE E NAN NAN E E FIT BlankOn 2 (Konde) Resmi Dirilis pra 
= Diposting oleh ase pada Kamis, 15 November @ 20:28:56 WIT (167 reads) no. 
21 - Andy Apdhani JAKARTA, 15 November 2007 -- Pada hari ini Yayasan (0) 
22 = rm Es Penggerak Linux Indonesia (YPLI) dan Komunitas Ubuntu Indonesia 
23 Wär melepas distribusi BlankOn Linux versi 2 yang diberi nama "Konde". Rabu, 
24 E =~~ BlankOn Linux adalah distribusi Linux yang dikembangkan demi September 
25 I | menghasilkan distro Linux yang sesuai dengan kebutuhan pengguna 26 
GL m Buku Baru komputer umum di Indonesia. 
Sheet) Sheet2 | Sheet3 + Hot! Hot! d y . : 
= (Detail... | 3168 bytes lagi | komentar? | 9 E) e Ngabuburit |7| 
Sum=0 | A D Find: | transparent p @ Next @ Previous [Highlight all © Match case 


O Apabila merupakan sebuah Internet 
suite, tetap harus menonjolkan fung- 
sionalitas web browser. 


Berikut ini adalah beberapa kandidat 
yang lolos: 
O Konqueror. 
O Mozilla Firefox. 
O Opera. 


Konqueror 
Kekuatan utama Konqueror adalah: 
O Integrasi dengan desktop KDE yang 


tinggi. 
O Fasilitas I/O (KIO) yang sangat 
transparan. 


O Berfungsijuga sebagai file manager. 


Kekurangan Kongueror, di antaranya: 

O Tidak dapat me-render dengan baik 
semua halaman web, terutama spesifik 
terhadap web browser lain. 

O Dukungan yang terbatas untuk Win- 
dows. 


Mozilla Firefox 
Kekuatan utama Firefox adalah: 
O Kemampuan render yang sangat baik. 


o InfoLINUX - Opera AOS 


File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 


«we» DA |G mtpsmwwintolinux.webiidisite/sections284d.htmi?op-listarticles&secid-109 Bu: 























your knowledge for the world 


NetSains.Co 








Wednesday, 21 November 2007 


Menu Utama 








e Home 
e Edisi Online 


e MilistPembaca 
e Download 
e Ads Info 

"e November 2007 


Beragam 
Mom 


“LINU N 


keet 





Section InfoLINUX Edisi November 2007. 
Berikut ini artikel yang di publikasikan pada section ini. 





+ Dari Redaksi (dibaca: 43 kal) = 
+ Daftar Isi (dibaca: 43 kali) = 


Buku Baru 
e Hot! Hot! 








[Kembali ke Edisi Online ] 


Opera. 


www.infolinux.web.id 





Firefox. 


O Berjalan dengan baik pada berbagai 
platform. 

@ Dukungan plugin yang tinggi. 

O Dapat dikembangkan dengan berbagai 
extension. 

@ Dikembangkan dan dirilis dengan rela- 
tif cepat. 


di 


adalah relatif berat untuk pembukaan 


Kekurangan Firefox, antaranya 


banyak halaman web sekaligus. 


Opera 

Kekuatan utama Opera adalah: 

@ Kemampuan render yang cukup tinggi. 

@ Berjalan dengan baik pada berbagai 
platform. 

@ Dukungan plugin yang cukup baik. 

@ Relatif ringan. 

@ Datang dengan dukungan e-mail client, 
IRC client, bittorrent, dan lainnya. 


Kekurangan Opera di antaranya adalah 
tidak tersedianya source code. Beberapa 
website belum bisa menerima Opera, wa- 
laupun jumlah ini semakin berkurang. 

Sebagai kesimpulan, Mozilla Firefox 
adalah web browser terbaik. 


EMAIL CLIENT 


Bagi pengguna webmail, web browser saja 
tentu cukup untuk bekerja dengan e-mail. 
Namun, terkadang web mail datang dengan 
user interface yang kurang fleksibel, apabila 
dibandingkan dengan e-mail client grafikal. 
Di bagian ini, kita akan membahas kan- 
didat email client grafikal, yang wajib me- 
miliki beberapa fitur berikut: 
@ Telah memiliki rilis stabil setidaknya 
selama dua tahun terakhir. 


@ Digunakan sebagai e-mail client default 
atau setidaknya disertakan dalam dua 
distribusi Linux yang terdaftar di dis- 
trowatch.com. 

@ Mendukung IMAP dan POP3. 

O Dapat menangani banyak account seka- 
ligus. 


Kandidat yang lolos adalah: 
@ Mozilla Thunderbird. 
O Sylpheed. 


Mozilla Thunderbird 

Kekuatan thunderbird, di antaranya: 

O E-mail client yang kaya fitur. 

O Dapat berjalan pada banyak platform. 


Sementara, salah satu kelemahan 
Thunderbird adalah relatif membutuhkan 
cukup banyak resource. 


Sylpheed 

Kekuatan Sylpheed, di antaranya: 

@ Sangat ringan, namun tetap memiliki 
semua fungsionalitas yang dibutuh- 
kan. 

@ Dapat berjalan pada beberapa platform. 
Salah satu kekurangan Sylpheed adalah 

tidak datang dengan tampilan menarik 

yang umum dijumpai pada e-mail client 
populer lain. 

Sebagai kesimpulan, Mozilla Thunder- 
bird adalah e-mail client terbaik, terutama 
dari sisi popularitas. 


MULTIMEDIA/VIDEO PLAYER 


Untuk multimedia, secara khusus kami 
membahas tentang video player. Penggu- 
na Linux pun harus dapat menikmati mul- 
timedia seperti halnya pengguna sistem 


INFOLINUX = 01/2008 33 


UTAMA 


“KI The KOffice Project- KOffice = Integrated Office Suite = Konqueror 
Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 


aaa OG DSERAN a a 








ES Location: ES http:/www.koffice.org/ 




















3 KDE Homepage - Conquer your... | 4 The KOffice Project - KOffi... | © KDevelop - Home | 


Location: KOffice Homepage 
P DY: = San WEES ET, 
Ku 


Inform 


Home KOffice - Integrated Office Suite 


for further details. 
‚Add-ons for KOffice 


+ 
. 
+ 
D 
+ 
. 
. 


+ Mailing Lists notes for this release. 
+ Support KOflioe 


Wahai Aan In the KOffice suite the following parts are being developed: 


KWord - A frame-based word processor capable of 
Latest Releases Y professional standard documents 


+ KOtice 1.2.1 Gi KSpread - A powerful spreadsheet application. 
+ KOffice 1.3rci 

(ah KPresenter - A full-featured presentation program. 
KOffice Applications 


— 





KOffice is a free, integrated office suite for KDE, the K Desktop Environment. 


KOffice 1.2.1 is the current official KOffice release. Please see the release notes 


People There is also an unstable, testing version 1.3rc1 which you may try out. See the 
































Konqueror. 


operasi lain. Harus diakui, multimedia bu- 

kanlah barang lama di dunia Linux, seper- 

ti halnya email client. Walau demikian, 
berkat berbagai proyek yang menjadi kan- 
didat kita berikut, multimedia semakin 
berkembang di Linux. 

Beberapa kandidat kita setidaknya ha- 
rus memiliki beberapa fitur berikut: 

O Telah memiliki rilis setidaknya selama 
lima tahun terakhir. 

O Digunakan sebagai multimedia player 
default atau setidak disertakan dalam 
dua distribusi Linux yang terdaftar di 
distrowatch.com. Atau, karena masalah 
legal, multimedia player mungkin diser- 
takan terpisah dari media instalasi distro, 
namun bisa didapatkan dengan cara lain, 
seperti men-download paket terpisah. 

O Mendukung pemutaran berbagai for- 
mat audio, video dan device seperti 
VCD atau DVD. Fungsionalitas ini bisa 
menjadi core feature atau dikembang- 
kan dengan bantuan plugin. Tidak ma- 
salah apabila hal ini tidak didistribusi- 
kan karena masalah legal. 


Kandidat yang lolos adalah: 
O Mplayer. 
@ VLC. 
@ Xine. 


Mplayer 

Kekuatan utama Mplayer adalah: 

@ Mampu mendukung sangat banyak for- 
mat multimedia, device, dan audio/video 
out. 

@ Dapat berjalan pada berbagai platform. 


34 01/2008 E INFOLINUX 








File Edit View Go Message Tools Help 
oN @ Ke AN 5 Te 
Get Mail Write Address Book | | F t | Stop 
| | o Folders View: [All a (2 Subject or Sender 
GE — 
59 Local Folders ejoj Subject [m] Sender el Date 
— 3 Inbox — 
ei «® Unsent 
Settings | Sitemap | Help Contact Us PY 2 Drafts 
a Sent 
(3 Trash 
Search 
| kêton 
| Search 
| Welcome to Mozilla Thunderbird! 
KDE Family | 
> | | Mozilla Thunderbird is a powerful, open-source mail and news client. 
» News £ Information | 
| Features 
+ KDE News 
+ Application D tion e Adaptive Junk Mail Controls 
5 e RSS Reader 
+ Sysadmin Documentation e Global Inbox Support 
+ KDE Events e Saved Search Folders 
e Message Grouping 

+ KDE Mute e Privacy Protection 

More Information 
» Applications For frequently asked questions, tips and general help, visit Thunderbird Help. 
+ Konqueror | | For product information, visit the Thunderbird Product Page. 

— 
Thunderbird. 


O Dapat dijalankan dengan command line 
interface ataupun grafikal, dan secara 
umum sangatlah fleksibel. 


Salah satu kekurangan Mplayer adalah 
rilisnya yang relatif lambat. 


VLC 

Kekuatan utama VLC adalah: 

@ Sangat portabel dan dapat berjalan 
pada banyak platform. 

@ Mendukung banyak format multimedia 
dan device. 

@ Desain yang modular. 

@ Tersedia API yang dapat digunakan 
oleh berbagai bahasa pemrograman. 


Salah satu kekurangan VLC adalah ter- 
kadang VLC terlalu kompleks sebagai me- 
dia player. 


Xine 

Kekuatan utama Xine adalah: 

@ Dapat memutar cukup banyak format 
dan device. 

@ Desain program yang modular. 

@ Kemampuan tinggi memutar DVD. 


Desain Xine yang modular terkadang 
sedikit membingungkan bagi pengguna 
awam, ditambah dengan rilis xine-lib dan 
xine-ui yang terkadang tidak sinkron. 

Sebagai kesimpulan, Mplayer adalah 
multimedia player terbaik. Namun, bebera- 
pa pengguna menggunakan pendekatan 
untuk menginstall juga xine atau vlc di 
samping Mplayer. 





NOSTALGIA 


Kali pertama penulis mengenal Linux, 
apa yang penulis lihat adalah sistem ope- 
rasi yang stabil, namun datang dengan 
GUI yang sangat sederhana. Program 
pendukung seperti Office yang jauh dari 
memuaskan dan jelasnya, tidak ada efek 
desktop seperti api yang menyala-nyala. 
Pastinya, komputer Pentium | 133 MHz 
penulis cukup mampu untuk menjalankan 
GNOME. Sekarang, komputer pentium III 
pun seakan terseok-seok apabila ingin me- 
nikmati distro populer terbaru. Jangan bi- 
cara soal efek desktop, penggunaan sehari- 
hari saja sudah cukup menyebalkan. 
Namun, apapun yang terjadi, ini terma- 
suk suatu perkembangan yang patut kita 
syukuri, bahwa rupanya banyak develo- 
per di seluruh dunia yang tertarik untuk 
mengembangkan Linux dan segala prog- 
ram di atasnya, sampai bisa menjadi sebe- 
gitu bagusnya. Penulis sempat melakukan 
survai kecil-kecilan yang melibatkan ber- 


ade] DO a. 2. dos 
Get Get all Send Compose Reply Reply all Forward Delete Junk Next 
a 
All E | Search: | 
Y ES x (MH) 
b > Inbox 
S- Sent Y [sylpheed:27185] Re: a behaviour that Ic -->sylpheed@good-day. 06/02/06(A) 13:31 
B Draft: e YV [sylpheed:27210] Re: a behaviour that Cristian Secará 06/02/07(:k) 17:59 
Sal [sylpheed:27211] Re: a behaviour t -->sylpheed@good-day. 06/02/07() 18:17 
> Queue 8 06 
@ Trash YV [sylpheed:27188] Re: Sylpheed 2.2.0beta Pavlos Parissis 06/02/0617) 18:16 





G Search folder (1) 
b Gg good-day (+) 
b (3 ken (1+) 

O opensource 


V Isylpheed:27190) Re: Sylpheed 2.2 Pavlos Parissis 


£ sylpheed 1 item(s) selected (3.6KB) 










Y Isylpheed:27189) Re: Sylpheed 2.2.0b Amarendra Godbole 06/02/06(A) 18:19 
06/02/06(A) 18:31 
Y [sylpheed:27193] Re: Sylpheed Amarendra Godbole 06/02/06(A) 19:48 
O new, 2 unread, 19467 total (63.21MB) Y 





b Gspam 
m sylpheed (2) 


Subject: [syipheed:27186] Sylpheed 2.2.0beta8 released 
. Text | attachments | 





(3 savsav From: Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp> To: sylpheed-announce@good-day.net, sylpheed@good-day.net 





G sylpheed-announce 
G sylpheed-claws 
G sylpheed-jp (1) 


d From: Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp> 
“| To: sylpheed-announce@good-day.net, sylpheed@good-day.net 
| Reply-To: sylpheed@good-day.net 


> @ test | Subject: [syipheed:27186] Sylpheed 2.2.0beta8 released 
| Date: Mon, 6 Feb 2006 17:24:52 +0900 
Gg tmp List-id: syipheed.good-day.net 
Ca TODO X-Mailer: Sylpheed version 2.2.0beta8 (GTK+ 2.8.10; ¡686-pc-linux-gnu) 


b (3 IMAP4. sora (IMAP4) 


e ES IMAP Test (IMAP4) Hello; 





Y BD INBOX (2) | Sylpheed 2.2.0beta8 has been released. 
O sylpheed 
® sent http://sylpheed. good-day. net/en'news. html 
| http://sy|pheed. good-day. net/en/domn load. htm! 

Lë Drafts 
f> Queue 2.2.0 final is currently scheduled to be released at 14 February. The 
87 release candidate version will be released before that. 

rash 
(a o0hoge ly] | The message strings are fixed until 2.2.0final (for translation). 














Sylpheed. 


www.infolinux.web.id 





Y 
MPlayer 





orgazm 











Time: { 
















00:00:00 / 00:00:00 





MPlayer. 


bagai kalangan, dan cukup banyak yang 
menilai bahwa desktop Linux (dengan 
efek-efek menarik) saat ini sudah sangat 
bagus, bahkan melebihi sistem operasi 
lain. Hanya, hal-hal lain seperti instalasi 
program dan device driver hardware yang 
mungkin masih membuat puyeng. 

Perkembangan yang besar tersebut 
tentu tidak luput dari langkah-langkah 
kecil yang telah dibangun developer sebe- 
lumnya. Sebagai contoh, saat ini berbagai 
distribusi datang dengan control panel 
superhebat yang mudah digunakan. Tapi, 
dulu, pernah ada tool semacam Linuxconf 
yang boleh dikatakan sangat populer seba- 
gai control panel, walaupun sederhana. 

Di bagian ini, mari kita lihat sekilas, 
beberapa program yang pernah menjadi 
salah satu yang terbaik di masa lalu. 


Linuxconf 

Linuxconf memungkinkan pengguna dan 
admin untuk mengonfigurasi dan mengon- 
trol berbagai aspek sistem. Linuxconf juga 
mendukung versioning pada konfigurasi 
dan mendukung penanganan banyak mesin. 











mg E 


2 
/ 
2» 





& 


ri 







hoto: 
d 
i 


adia 
na sur 
ada 


2a sur A 
p 








er.org 




































+ er. y 
EE É- sur diongaa sur 

a? acp.fr poy. chewa. 

E nar 

E 

8 

E 

5 

g clear desktop 

[aterm] D vu 
ao od Li... — MEEN HEEN Ë Sat jul 29, 18:25 


www.infolinux.web.id 


Jim] nj IS) < o— 





= EL] — E D [Terminal] erminal © [Sylpheed - lightwe... 
% Lay A [o] AE] — saal MPlayer - Video MPlayer 4 


[The GIMP] 





JE 


MO EO] WAT CTI CT — 
CI EO] EO] EE 





í [ 15:43 
D O Tuesday 
| [11/27/2007 


Xine. 


Bahasa yang didukung pun cukup banyak. 
Dan, hebatnya, user interface tersedia mu- 
lai dari command line, ncurses, X(GNOME) 
sampai web. Menarik sekali, bukan? 

Program yang dirilis terakhir pada 
tahun 2005 ini pernah terpilih sebagai 
Editor s Choice Award oleh Linux Magazine 
pada tahun 2001 yang lalu. 

Informasi selengkapnya: http://www. 
solucorp.gc.ca/linuxconf/. 


Mozilla 

Jangankan paket Office. Web browser 
grafikal saja sudah sangat merepotkan 
penulis saat-saat pertama menggunakan 
Linux. Kemudian penulis menemukan 
Mozilla suite yang sudah sangat berjaya 
di dunia Windows (Netscape). Pada waktu 
itu, Mozilla—walaupun benar-benar jauh 
dari memuaskan—sudah sangat mem- 
bantu pengguna untuk berselancar di In- 
ternet. 

Kini, kita sudah memiliki Firefox dan 
Thunderbird. Namun, mozilla suite—yang 
masih dikembangkan—telah memberi war- 
na pada Linux bertahun-tahun yang lalu. 


Gnome 1.x 
Ingatkah Anda dengan logo telapak kaki 
yang digunakan pada GNOME 1.x? Atau 
kepada tombol GTK+ 1.x yang masih lucu? 
Atau ketika GNOME 2.0 lahir dan Anda 
menanti dengan cemas apa yang akan ter- 
jadi kalau diinstal ke komputer Anda? 
GNOME 1.x pada waktu itu, di antara 
sekian desktop (termasuk dari Micro- 
soft dan KDE) yang indah-indah, tampak 
beda sendiri: sederhana dan serba kotak. 
GNOME saat ini, 2.x, tentu saja, sudah 
sangat jauh berbeda. 





KDE 1.x dan 2.x 

KDE 1.x dan 2.x telah melengkapi linux 
dengan GUI yang mudah digunakan, mena- 
rik dan configurable. Walau user interface 
1.x dan 2.x jauh dibandingkan saat ini, di- 
mana 4.x sudah hampir dirilis (pada saat 
tulisan ini dibuat), namun KDE tetap men- 
jadi salah satu desktop yang mudah digu- 
nakan di dunia Linux dan telah membantu 
banyak user untuk berpindah ke Linux. 


XMMS 1.x 

Ketikaide tentang software nostalgia penu- 
lis kemukakan ke beberapa rekan penulis, 
salah seorang rekan mengusulkan untuk 
memasukkan XMMS ke dalam daftar. Lho, 
bukankah XMMS masih sangat banyak 
digunakan? Penulis juga termasuk salah 
satu pengguna aktif. Bahkan, xmms 1.2.11 
baru saja dirilis (16 November lalu). 

Salah satu alasan adalah karena XMMS 
sudah banyak ditinggalkan oleh berbagai 
distro populer. Sedih sekali rasanya. 

Walaupun XMMS mulai ditinggalkan 
berbagai distro, bahkan tidak termasuk 
program yang ditrack oleh distrowatch. 
com, XMMS pernah menjadi multimedia 
player yang sangat bisa diandalkan di du- 
nia Linux. 


Di akhir tulisan, kami ucapkan selamat 
kepada yang terbaik. Tentu saja perjuang- 
an dan usaha keras telah dilakukan untuk 
bisa sampai seperti ini. Kami ucapkan 
selamat pula kepada kandidat lain. Tidak 
menjadi yang terbaik bukan masalah sama 
sekali. Terbaik atau tidak, yang penting 
senang. Yang penting kontribusi agar du- 
nia Linux dan free/open source software 


lebih baik lagi. M 


INFOLINUX = 01/2008 35 


BISNIS 






Mendukung Industri 
Makanan dan Hotel 


dengan Linux 


anyak perusahaan bermigrasi ke Linux antara lain 


karena bangkitnya kesadaran untuk menghargai hak 


cipta dan hak atas kekayaaan intelektual lainnya. 


Laporan khusus edisi ini berasal dari salah satu 


perusahaan ekspor-impor di Semarang yang telah berhasil 


menggunakan software legal dengan cara bermigrasi ke Linux. 


Rupanya peran penegak hukum cukup be- 
sar dalam menyadarkan para pelaku usaha 
akan pentingnya menghargai HaKI (Hak 
atas Kekayaan Intelektual), termasuk hak 
cipta software komputer. Contoh kegiatan 
yang telah dijalankan penegak hukum di In- 
donesia adalah sosialisasi HaKI dan sweep- 
ing software bajakan di berbagai daerah. 

PT Rosa Raharja, sebuah perusahaan 
ekspor-impor dan produksi peralatan 
penunjang dan bahan-bahan hiasan untuk 


bakery, hotel, rumah makan, serta indus- 


36 01/2008 E INFOLINUX 


Manajemen dan staf Rosa Raharja di depan hiasan-hiasan produksinya. 


tri makanan di Semarang Jawa Tengah 
baru-baru ini telah berhasil memigrasikan 
hampir seluruh komputer dan software 
aplikasinya ke Linux. Manajemen Rosa 
Raharja terpaksa masih harus membeli 
sebuah lisensi MS Windows XP untuk 
menjalankan program yang belum dapat 
dijalankan dengan Linux. Program itu 
berasal dari pemerintah antara lain untuk 
laporan pajak e-SPT. Dengan kata lain, 
pemerintah memaksa perusahaan meng- 
gunakan MS Windows, karena software 





yang diberikan ke perusahaan hanya dapat 
dijalakan dengan MS Windows. 

Untuk mengetahui lebih jauh perjuang- 
an tim migrasi Rosa Raharja menggunakan 
Linux dan program open source lainnya, 
kami telah mewawancarai Ari Hiryad Iran- 
to dari bagian IT Support & Helpdesk Rosa 
Raharja dan Iwan Prasetyo dari perusa- 
haan konsultan Cipta Media Computama 
(CIMEC) yang membantu Rosa Raharja 
bermigrasi dari Windows ke Linux. Berikut 
ini rangkumannya. 


Mengapa memilih migrasi ke Linux? 
Kami di Rosa Raharja resmi menggunakan 
Linux Mandriva sejak September 2007. 
Adapun latar belakang atau alasan meng- 
gunakan Linux, seperti yang kita tahu 
belakangan ini marak sweeping HaKI dan 
diikuti dengan meningkatnya kesadaran 
kami dari kalangan pelaku usaha untuk 
menggunakan solusi TI yang legal. 
Dengan migrasi ke Linux, khusus- 
nya Mandriva 2007, Rosa Raharja telah 
mengimplementasikan kegiatan kompute- 
risasi secara legal. Di samping itu, migrasi 
ke Linux dari segi biaya bisa dibilang sa- 
ngat hemat dibandingkan anggaran untuk 
membeli lisensi MS Windows dan software 
proprietary lainnya. Solusi hemat ini tanpa 
mengganggu aktivitas bisnis kami. Dalam 
artian, kami bisa menggunakan Linux un- 
tuk mengerjakan semua aktivitas bisnis 
yang dahulu kami kerjakan dengan bantu- 
an platform software proprietary, kecuali 
bila terpaksa atas permintaan pihak lain 
semacam e-SPT dari kantor pajak. 


Untuk apa saja Linux telah digunakan? 
Rosa Raharja menggunakan sistem opera- 
si Linux sama halnya waktu Rosa Raharja 
menggunakan sistem operasi Windows 
pada waktu sebelumnya, karena sudah ada 
aplikasi pengganti yang sama fungsinya. 
Berikut ini beberapa contoh aplikasi yang 
dulunya kami gunakan di MS Windows 
dan sekarang kami gunakan di Linux Man- 
driva 2007 sebagai komputer desktop. 

MS Office XP dan Office 2003 kami gan- 
tikan dengan OpenOffice.org 2.2.1. Adobe 
Photoshop 7 kami gantikan dengan GIMP, 
meskipun awalnya kami agak kaget karena 


perbedaan menu-menunya. Symantec 


www.infolinux.web.id 


Menggunakan Linux Mandriva dan printer barcode SATO. 


Corporate Antivirus 10.2 kami gantikan 
dengan ClamAV, namun jarang digunakan 
karena saat ini tidak ada virus yang meng- 
ganggu Linux kami. Outlook Express kami 
gantikan dengan Thunderbird. Internet 
Explorer kami gantikan dengan Mozilla 
Firefox. WinAmp dan Windows Media 
Player kami gantikan dengan Amarok. 
WinZip kami gantikan dengan Ark. 

Kegiatan komputasi kami tergolong 
standar karena nyaris semua menggu- 
nakan aplikasi 3rd party dari programer. 
Jadi begitu aplikasi 3rd party bisa migrasi, 
kami tidak mengalami kesulitan. Ternyata 
dengan set aplikasi di atas sudah mencu- 
kupi semua kebutuhan kami. 


Apa saja kendala yang ditemui? 
Tidak ada masalah yang berarti saat mulai 
menggunakan Linux. Kesulitan yang agak 
rumit terjadi saat mengoperasikan barcode 
system & printing. Akhirnya masalah teratasi 
dan sampai dengan saat ini bisa dikatakan 
stabil. Kami menggunakan barcode printer 
merk SATO dari distributor resmi PT In- 
donagatomi. Supplier barcode printer itu 
sangat baik dan kooperatif dengan tim mig- 
rasi kami saat melakukan migrasi dengan 
cara memberikan semua dokumen berikut 
sample code untuk SATO Barcode Program- 
ming Language (BPL). Dengan adanya ban- 
tuan ini dan kerja sama yang baik dengan 
programmer kami, tim migrasi kami bisa 
melakukan sedikit re-code atau modifikasi 
pada bagian barcode printing sehingga 
aplikasi bisa berjalan dengan baik. Bahasa 
pemrograman yang digunakan tim migrasi 
untuk uji coba ini adalah Gambas. 


www.infolinux.web.id 





Semua komputer desktop dan server di 
perusahaan kamitelah menggunakan Linux 
Mandriva 2007 Spring kecuali sebuah kom- 
puter yang tersisa untuk pelaporan e-SPT 
dan beberapa aplikasi dari pemerintah. Hal 
ini disebabkan belum tersedianya aplikasi 
pemerintah tersebut yang berbasis Linux. 
Dalam hal ini terpaksa kami harus membeli 
satu lisensi MS Windows XP. 


Apa saja rencana ke depannya? 

Untuk rencana ke depan, kami sudah 
mendapat referensi berikut contoh imple- 
mentasi di beberapa tempat dari tim mig- 
rasi agar menggunakan server database 
PostgreSQL sebagai back-end database. Ap- 
likasi berbasis graphical user interface atau 
GUI untuk klien Linux akan dibangun de- 
ngan Gambas dan Qt. Saat ini baru sampai 





BISNIS 


tahap mass barcode printing yang sudah 
berbasis GUI. 

Untuk layanan kepada perusahaan 
eksternal atau klien Rosa Raharja, kami se- 
dang mencoba mengembangkan layanan 
order tracking system bagi para pembeli. 
Aplikasi berbasis web itu akan menggu- 
nakan bahasa pemrograman PHP5. Post- 
greSOL akan berfungsi untuk menampung 
semua data internal yang bisa menye- 
diakan info yang diperlukan untuk pelapor- 
an ke manajamen internal maupun pihak 
eksternal perusahaan. 


Siapa saja yang berperan dalam 
proses migrasi? 
Manajemen PT Rosa Raharja dan seluruh 
stafnya sangat mendukung proses migrasi 
ini, dengan Ari Hiryad Iranto dari IT Sup- 
port & Helpdesk sebagai Project Leader. 
Tim migrasi juga melibatkan program- 
mer dari luar perusahaan, yakni Souw Ing 
Gwan yang selama ini telah membangun 
software multiuser sejak Rosa Raharja 
menggunakan sistem komputerisasi. 

Pihak lain yang dilibatkan dalam proses 
migrasi adalah Iwan Prasetyo dan Budi Wi- 
bowo. Keduanya merupakan aktivis Linux 
Semarang yang berprofesi sebagai konsul- 
tan lokal dan sistem integrator Cipta Me- 
dia Computama atau CIMEC yang menye- 
diakan jasa solusi berbasis Linux. CIMEC 
mengoordinasi kebutuhan teknis migrasi 
mulai dari perencanaan, uji coba, hingga 
implementasinya. 

Rusmanto [rus@infolinux.co.id] 





Tentang Rosa Raharja 
PT Rosa Raharja yang berdiri pada 1985 ini bergerak di 
RRIROSA RAHARJA bidang ekspor-impor dan produksi peralatan penunjang 


dan bahan-bahan hiasan untuk bakery, hotel, rumah makan, serta industri makanan. Produk khas- 
nya antara lain bunga Gumpaste. Produk impornya berasal dari Singapura, Malaysia, China, Hong- 
kong, Australia, Amerika, Perancis, Jerman, Inggris, Swedia, dan Belanda. 

Daerah pemasaran Rosa Raharja untuk lokal meliputi kota-kota di pulau Sumatra, Jawa, Bali, 
Kalimantan, Sulawesi serta Irian Jaya, dan untuk pasar ekspor sampai saat ini mempunyai pelanggan 
di Singapura, Malaysia, Amerika, Uni Emirat Arab, dan beberapa negara Eropa. 

Seiring dengan majunya teknologi, Rosa Raharja menggunakan komputer dan fasilitas Internet 
sebagai penunjang pemasaran produk, baik untuk pasar lokal maupun luar negeri. Rosa Raharja 
ingin selalu terus mengembangkan daerah pemasaran, dan berharap dapat mempunyai lebih banyak 
hubungan bisnis lokal dan internasional. 

Informasi lain tentang Rosa Raharja dapat diperoleh melalui website www.rosaraharja.com. Anda 
juga dapat mengontak melalui e-mail contact@rosaraharja.com atau datang langsung ke alamat Jin. 
Dr. Setiabudi No. 144, Semarang, Jawa Tengah. 


INFOLINUX = 01/2008 37 


Panduan Gambar 


INSTAN 


Mengintegrasi Autentikasi Sistem 
Linux dengan Active Directory 


Di sebuah perusahaan, sangat penting agar setiap komputer client 
terintegrasi dengan sistem perusahaan secara single sign-on. 


(Alamat IP Server Active Directory) 


Saat ini, hampir setiap perusahaan sudah menggunakan konsep 
LDAP pada sistem autentikasinya, sehingga setiap user hanya perlu 
menggunakan sebuah user dan password untuk mengakses berbagai 
hal dalam perusahaan, seperti e-mail, file server, dan lainnya. 

Salah satu konsep yang sering digunakan adalah Active Directory 
yang merupakan produk dari Microsoft. Walaupun merupakan 
produk Microsoft, Linux ternyata bisa berintegrasi dengan sistem 


# ntpdate 
1 Oct 12:39:09 ntpdate[7528]: step time server 
192.168.252.12 offset -852.725898 sec 
Kemudian pastikan paket “samba-winbind” (atau paket 
“samba-common” pada distro Fedora) sudah terinstalasi dalam 
sistem Linux Anda dengan menjalankan perintah (lihat gambar 2): 


# rpm -ga | grep samba-winbind 


autentikasi Active Directory. Lalu, bagaimana caranya? 


Hal 


sinkronisasikan waktu di sistem Anda dengan server Active 
Directory dengan perintah (lihat gambar 1): 


Eile Edit View Terminal Tabs Help 


root> -# ntpdate 192.168.252.12 
1, Oct. 12:39:09 ntpdate [7528]: 





yang pertama 


Terminal 





step time serve 


























yang harus 


dilakukan adalah 


samba winbınd Sado 
Jika tidak menghasilkan keluaran seperti di atas, maka 
instalasi paket tersebut dari CD/DVD instalasi distro Linux Anda. 


Kemudian, lakukan konfigurasi pada Linux Anda. 





e) Terminal 
Eile Edit View Terminal Tabs Help 


root> ~# rpm -qa | grep samba-winbind 
samba-winbind-3.0.23d-19.7 














52212 offset -8527258989 sec root> ~# i 
root» ~# | 
_ _ 4 f YaST Control Center @ kipulinux o El 5 
| © IST Control Center @ kipulinux ef x © BEAN de 
z = | Eile Edit Help 
File Edit Help 
IE u TT CORP TET 6 WamnTTranmster Ayer E 
(es oo | | E? Software 
| | Ba | Le Online Update sê Software Management [| gea Hardware Z NFS Client M NFS Server 
la Hardware = SS | 
System p Add-on Product Le Automatic Online Update System | NIS Client NTP Configuration 
, GE e Network Devices r i x 
Network Devices ( =) Installation Source ©), Installation into Directory g Network Services BY pro 
<~ : xy 
(xinetd) 
Network Services Online U 
Suse f pdate 
: Y) Media Check Z Configuration Security and Users Remote Administration © Routing 
W Security and Users 
| EI Miscellaneous — 
P Miscellaneous LT) Patch CD Update [e System Update ¿ TA Samba Server . 
= ¡SCSI Initiator a) 
———— Search... 
Search... 
Starting module Windows Domain Membership... 4 








38 01/2008 INFOLINUX 








f Places System @0 SCT az 














Ze Games 
4 
„a Graphics 
Internet 
zer 
5 Multimedia 
Office 
€ s Backup 
al Utilities 4 A Configuration 










Eno Zä Desktop Applet 
HO) Run Application 
met 






Documentation 








a File Manager 


P 3 File System 







BES Monitor 


= More Programs 











== Network 
a Remote Access » 
& Service Configuration » 

D 


EN Terminal 


= 








wl YaST2@kipulinux 








= || = Windows Domain Membership 





Selecting Windows 
Domain 
| | Membership Membership 


d i Domain or Workgroup 
A Linux client can be a 


member of a workgroup, 
NT domain, or Active 
Directory domain. Here, 
specify the name of the 
membership. Browse 
presents the list of all 
workgroups and domains 
found in the network. 


Browse... 


x) Also Use SMB Information for Linux Authentication 
% Create Home Directory on Login 
x Offline Authentication 


Sharing by Users 
x| Allow Users to Share Their Directories 


Also Use SMB x) Allow Guest Access 


Information for Linux 
Authentication allows 
verification of passwords 
with the NT server or the 

Kerberos server if joining 100 =i 
an AD domain. 


Permitted Group 
users 


Maximum Number of Shares 


When you press Finish, NTP Configuration... 








Abort _Finist 





www.infolinux.web.id 


Pada Distro OpenSUSE 


Distro OpenSUSE merupakan salah satu distro besar yang 


memiliki tool konfigurasi yang sangat lengkap, yaitu YaST. 


Melalui YaST, konfigurasi integrasi autentikasi ke Active 


Directory dapat dilakukan dengan mudah, yaitu: 


1. Jalankan tool YaST melalui menu 'System' > 'YaST' (lihat gambar 


3 


Setelah muncul jendela 'YaST Control Center' (lihat gambar 4), 
pilih 'Network Services pada tabulasi kiri dan klik icon 


Windows Domain Membership (lihat gambar 5). 


Pada jendela "Windows Domain Membership', ketikkan nama 


domain tempat Anda pada kolom ‘Domain or Workgroup’, 


tanyakan pada administrator di tempat Anda mengenai hal 


ini. Kemudian, beri tanda cek “v” pada setiap opsi agar 


informasi autentikasi tersimpan di sistem Linux Anda dan 


Anda dapat melakukan file sharing kepada user lain dalam 


jaringan tempat Anda (lihat gambar 6). Kemudian klik tombol 


Finish untuk menyimpan konfigurasi. 
Karena baru pertama kali bergabung, maka akan muncul jendela 


kecil yang berisi pesan "This host is not a member of domain 


XXXX. Join the domain XXXX?' (lihat gambat 7). Klik tombol Yes 
untuk mendaftarkan mesin Anda ke domain Active Directory. 

Kemudian akan muncul jendela kecil kembali yang me- 
nanyakan username dan password untuk mengintegrasikan 
autentikasi sistem Linux OpenSUSE dengan domain Active 
Directory. Masukkan username dan password Anda di domain 


Active Directory (lihat gambar 8). Sebelumnya, pastikan user- 


name Anda memiliki ijin untuk melakukan join domain Active 


Lal 


Selecting Windows 
Domain 
Membership 


A Linux client can be a 
member of a workgroup, 
NT domain, or Active 
Directory domain, Here, 
specify the name of the 
membership. Browse 
presents the list of all 
workgroups and domains 
found in the network. 


Also Use SMB 
Information for Linux 
Authentication allows 
verification of passwords 
with the NT server or the 
Kerberos server if joining 
an AD domain. 


When you press Finish, 
the system verifies the 


e) 


Selecting Windows 
Domain 
Membership 


A Linux client can be a 
member of a workgroup, 
NT domain, or Active 
Directory domain, Here, 
specify the name of the 





YaST2@kipulinux 
2 || = Windows Domain Membership 7 








- A 


h Login 
This hostis not a member 


of the domain 


Join the domain Pl s 
Directories 











users 


Maximum Number of Shares 
100 


-Membership 
Domain or Workgroup 
Browse... 
O Linux Authentication 
[e] 











E NTP Configuration... 





Abort 


| Einish 





YaST2@kipulinux 
“|| Windows Domain Membership 10 








-Membership 
Domain or Workgroup 


Browse... 





%| Create Home Directory on Login 
x Offline Authentication 





membership. Bro; 

presents the list o] = 
workgroups and 
found in the netwi 








Also Use SMB 
Information for 
Authentication a 


x 





This change only affects newly created processes and not already 
running services. Restart your services manually or reboot 
the machine to enable it for all services. 








verification of passwords 
with the NT server or the 
Kerberos server if joining 
an AD domain. 


When you press Finish, 
the system verifies the 


Maximum Number of Shares 
100 


x| Also Use SMB Information for Linux Authentication 


> 








NTP Configuration... 


«|» 





Abort 


www.infolinux.web.id 


` Finish 


Selecting Windows 
Domain 
Membership 


A Linux client can be a 
member of a workgroup, 
NT domain, or Active 
Directory domain. Here, 
specify the name of the 
membership. Browse 
presents the list of all 
workgroups and domains 
found in the network. 


Also Use SMB 
Information for Linux 
Authentication allows 
verification of passwords 
with the NT server or the 
Kerberos server if joining 
an AD domain. 


When you press Finish, 
the system verifies the 


YaST2@kipulinux 


= Windows Domain Membership 


INSTAN 


Directory. Tanyakan informasi ini ke Sistem Administrator di 


tempat Anda jika Anda tidak mengetahui hal ini. 


Jika proses join domain Active Directory berhasil, maka akan 


muncul jendela kecil dengan pesan Domain XXXX joined 
successfully. (lihat gambar 9). Klik tombol OK untuk mengakhiri. 
Agar proses join domain Active Directory lebih menyeluruh, 


reboot lah mesin Linux OpenSUSE Anda seperti yang disaran- 


kan pada jendela kecil yang tampil setelah proses join domain 
Active Directory berhasil (lihat gambar 10). 


Sekarang, mesin Linux OpenSUSE Anda sudah terintegrasi 


$ su = KKKKNNWiryadi 


Password: 


Pada distro Fedora 
Sebagai salah satu distro besar, Fedora juga dilengkapi tool untuk 


tool 


system-config-authentication dari 


dengan Active Directory. Untuk mengujinya, buka program Ter- 
minal, kemudian jalankan perintah (lihat gambar 11): 


Creating directory '/home/XXXX/wiryadi'. 


Jika menghasilkan keluaran seperti di atas, berarti OpenSUSE 
baru menciptakan direktori bagi user Anda di domain XXXX. 


mengintegrasikan autentikasi ke Active Directory, yaitu 'system- 
config-authentication'. Tool system-config-authentication mem- 
berikan konfigurasi yang mudah, yaitu: 

1. Jalankan 


menu 


System > 'Administration' > ‘Authentication’ (lihat gambar 


12). Masukkan password root jika diminta. 












r Membership 











| Domain or Workgroup 


Browse... 





text entries empty. 
Username 

wiryadi 
Password 


KERKEE 





OK | 


Enter the username and the password Login 
for joining the domain A 


To join the domain anonymously, leave the 


Cancel 


Linux Authentication 


rectories 


a 





v 











= NTP Configuration... 


\wiryadi> -$ J 





Abort | Einish 
wiryadi> -$ su - \\wiryadi 11 
Password: 
Creating directory '/home/ /wiryadi'. 
Creating directory '/home/ /wiryadi/.mozilla'. 
Creating directory '/home/ /wiryadi/.xemacs'. 
Creating directory '/home/ /wiryadi/Documents'. 
Creating directory '/home/ /wiryadi/.fonts'. 
Creating directory '/home/ /wiryadi/public_html' 
Creating directory '/home/ /wiryadi/bin'. 





= YaST2@kipulinux 
Selecting Windows “|| = Windows Domain Membership El 


Domain - 
Membership 








-Membership 


3 4 Domain or Workgroup 
A Linux client can be a 


member of a workgroup, 
NT domain, or Active 
Directory domain. Here, 
specify the name of the 
membership. Browse 
presents the list of all 
workgroups and domains 
found in the network. 


Browse... 


x| Also Use SMB Information for Linux Authentication 
x| Create Home Directory on Login 
XI Offline Authentication 








@ = 
pl 


joined successfully. 





Domain ectories 


Also Use SMB 
Information for Linux 
Authentication allows 
verification of passwords 
with the NT server or the 
Kerberos server if joining 
an AD domain. 











users 
Maximum Number of Shares 
100 = 








When you press Finish, 


> 


= NTP Configuration... 

































the system verifies the y 
bor - Finish 
|= VNC: ssgd.compnet.co.id:1 (wiryadi) 
@ Applications Places VEDA 
E Preferences > be, ag 
D E le | 2 





Computer 


a Help 





[Control how the system verifies users who attempt to log in 






LA) Displa 
E 24 About GNOME Sal 
Keyboard 
| 5 @ About Fedora ey 
wiryadi's Home ® Language 






a Lock Screen 
sg] Log Out wiryadi... 







Logical Volume Management 
RQ Login Screen 
E) Network 
Ch Printing 


© Root Password 








ER Security Level and Firewall 
6) Server Settings 






s} Smart Card Manager 







@) Soundcard Detection 










@ System Log 
[EX] system Monitor 
® Users and Groups 


INFOLINUX 01/2008 39 


INSTAN 


Pada jendela ‘Authentication Configuration’, klik pada tabulasi 
‘Authentication’. Lalu, beri tanda cek “v” pada opsi ‘Enabled 
Winbind Support' (lihat gambar 13). Kemudian, klik tombol 
‘Configure Winbind. 

Pada jendela Winbind Settings’, isi kolom 'Winbind Domain 
dan Winbind ADS Realm' sesuai dengan konfigurasi Active 
Directory di tempat Anda (lihat gambar 14). Tanyakan ke Sis- 
tem Administrator mengenai hal ini. Kemudian, klik tombol 
Join Domain. 

Klik tombol 'Save' jika jendela 'Alert' muncul. 

Setelah jendela Joining Winbind Domain' muncul, ketikkan user- 
name Active Directory Anda pada kolom 'Domain Administrator 
dan password Active Directory Anda pada kolom 'Password (lihat 
gambar 15). Klik tombol OK untuk mengakhiri. 

Klik tombol 'OK untuk mengakhiri. 


Autentikasi distro Fedora Anda sudah terintegrasi dengan 
Active Directory. Salah satu cara lainnya untuk menguji kebe- 
narannya, jalankah perintah (lihat gambar 16): 

# wbinfo -u 


XXXXladministrator 


Pada keluaran di atas terlihat daftar semua user yang terdapat 
pada Active Directory. 


Pada distro lainnya 
Selain menggunakan tool-tool seperti langkah-langkah di atas, kita 


juga bisa melakukan konfigurasi integrasi autentikasi Active Direk- 
tory secara command line. Sebelumnya, pastikan paket-paket 
“samba”, “samba-common”, “pam_krb5”, “krb5-devel”, “krbafs- 
devel”, “krb5-libs”, “krb5-workstation”, “krb5-auth-dialog”, “krbafs”, 
dan “ntp” sudah terinstalasi pada Linux Anda. 

Langkah-langkahnya: 


1. Edit file “/etc/krb5.conf” sesuai dengan konfigurasi Active 


Directory di tempat Anda (lihat gambar 17). Misalnya menjadi: 
odetaulesi 
EEGEN 
clockskew = 300 


[realms] 

CONTOH.COM = { 

kde = adserver. Cantan., com 
default comain = conton, Con 


admin server = adsesver Contoh com 


} 


[domain realm] 
.contoh.com = CONTOH.COM 
contoh.com = CONTOH.COM 
Mintalah bantuan Sistem Administrator di tempat Anda untuk 
konfigurasi file krb5.conf di atas. Setelah, konfigurasi file krb5.conf 
selesai, uji apakah konfigurasi sudah benar dengan perintah: 
# kinit [nama user] 


misalnya (lihat gambar 18): 


Panduan Gambar 





VNC: ssgd.compnet.co.id:1 (wiryadi) 


= 
@ Applications Places System VEDA 


A 


Computer 

























O 





Authentication Configuration 


L | € 
KS User Information | Authentication | Options | 


wiryadi's Home 











Kerberos 





Enable Kerberos Support 





LDAP 





Enable LDAP Support 


Smart Card 





C Enable Smart Card Support 





O Enable SMB Support 





Winbind 



































MI Enable Winbind Support | Configure Winbind... | 














| X Cancel || YOK 





g Terminal 
File Edit View Terminal Tabs Help 


root> -# wbinfo -u 
COMPNET\administrator 
COMPNET\guest 

COMPNET\krbtgt 

COMPNETNiusr compnet@1 
COMPNET\iusr_compnet02 
COMPNET\support_388945a0 
COMPNET\iwam_compnet01 
COMPNET\iwam_compnet02 
COMPNET\admheat 
COMPNET\adminm 
COMPNET\default 
COMPNET\ady.pramana 
COMPNET\63231008-835e-4dbb-b 
COMPNET\2a916187-02a6-4eb0-8 
COMPNET\sqldebugger 


40 01/2008 INFOLINUX 





VNC: ssgd.compnet.co.id:1 (wiryadi) 


ES 





D 
E) Applications Places System @ GOA 


P 


Computer 

















Authentication Configuration 


Lal A [za 


wiryadi's Home 











= Winbind Settings 





Winbind Domain |XXXX 
Security Model | ads 
Winbind ADS Realm |xxxx 


Winbind Domain Controllers | 





Template Shell | /bin/false G 














Join Domain | | X Cancel | | Y ok | 















































E root@linapps:- 
File Edit View Terminal Tabs Help 


Iroot@linapps -]# gedit /etc/krb5.conf 


2 “krb5.conf (letc) - gedit (on linapps.compnet.co.id) MEA 








Eile Edit View Search Tools Documents Help | 


[A Goen y [Save a Und @ ME EB RB 
_|*krbS.conf X | 


libdefaults] 
default_realm = CONTOH.COM 
clockskew = 300 

















realms] 

CONTOH.COM = 4 

kdc = contoh.com 
default_domain = contoh.com 
admin_server = contoh.com 


} 


[domain_realm] 
.contoh.com = CONTOH . COM 





Ln 14, Col 1 


VNC: ssgd.compnet.co.id:1 (wiryadi) 





a 
D Applications Places System EAN 





Ss 





P 


Computer 1 
Authentication Configuration 


Lal | Gaz 


3 
wiryadi's Home 











a Winbind Settings 








= Joining Winbind Domain LI 





Domain compnet.co.id 
Domain Administrator [wiryadi | 


Password Je | | 


| x Cancel | [| Dok | 



































lay root@linapps:~ 
File Edit View Terminal Tabs Help 


[root@linapps -]# kinit wiryadi 
Password for wiryadi@ 
[root@linapps -]# 


www.infolinux.web.id 


# kinit wiryadi 
Password for wiryadi@CONTOH.COM: 
Jika tidak terdapat keluaran dari perintah tersebut, berarti ma- 
sih terdapat konfigurasi yang salah. 

2. Sekarang edit file “/etc/nsswitch.conf” (lihat gambar 19). 
Tambahkan “winbind” pada baris-baris “passwd”, “shadow”, 
dan “group”, menjadi: 

passwd: files winbind 
shadow: Tiles wimoimel 

Group: files winbind 

3. Selanjutnya edit file “/etc/samba/smb.conf” (lihat gambar 20). 
Ubahlah opsi-opsi “workgroup” dan “realm” sesuai dengan 
konfigurasi Active Directory di tempat Anda. Kemudian, ubah 
nilai opsi “security” menjadi “ADS” (lihat gambar 21). Se- 
hingga, file “/etc/samba/smb.conf” menjadi: 

workgroup = CONTOH 
CONTOH . COM 


realm = 


security = ADS 


4. Setelah konfigurasi file-file di atas sudah selesai, untuk meng- 


aktifkan integrasi autentikasi dengan Active Directory, jalan- 
kan perintah (lihat gambar 22): 
# net ads join -U wiryadi 


wiryadi's password: 


root@linapps:~ 


Eile Edit View Terminal Tabs Help Eile Edit View Terminal Tabs Help 


[root@linapps ~]# gedit /etc/nsswitch.cc 


nsswitch.conf (letc) - gedit 
File Edit View Search Tools Documents Help 


O Sore > [Save E Gun @ 5A BR 


L)nsswitch.conf X 


File Edit View Search Tools Documents Help 


files winbind 
files winbind 
files winbind 


Workgroup-Name 


db files nisplus 




















files dns 


[root@linapps -]# gedit /etc/samba/smb. 
2 “smb.conf (/etc/samba) - gedit (on linapps.compnet.co.id) @ 


D Born > Else | | Se € NP RR 
# workgroup = NT-Domain-Name or 


workgroup = CONTOH 
realm = CONTOH.COM 


# server string is the equivalent 
of the NT Description field 
server string = 


PRAKTIK INSTAN 


Using short domain name -- CONTOH 
Joined 'HOST SAYA! to realm 'CONTOH.COM! 

Jika menghasilkan keluaran seperti di atas, maka proses integ- 
rasi autentikasi Active Directory telah berhasil. HOST SAYA di- 
atas merupakan nama host dari komputer Anda. 

Periksa kepastian integrasi autentikasi Active Directory 
dengan menjalankan perintah (lihat gambar 23): 

# net ads status -U wiryadi 

wiryadi's password: 

objectClass: top 
objectClass: person 
objectClass: organizationalPerson 
objectClass: user 
objectClass: computer 
cn: host saya 
distinguishedName : 
CN-host saya, CN=Computers, DC=contoh, DC=com 
instanceType: 4 
wientreated: 20070627122030292 

Jika Anda menginginkan keluar dari integrasi Active 

Directory, jalankan perintah (lihat gambar 24): 
# net ads leave -U wiryadi 
wiryadi's password: 
Disabled account for "HOST SAYA ZZ in realm (EONTOR. GOM! 

Jika menghasilkan keluaran seperti di atas, sistem Linux Anda 

sudah terlepas dari integrasi Active Directory.™ 


Ena Wiryadi Salim [idayriw@ gmail.com] 


root@linapps:~ 
Eile Edit View Terminal Tabs Help 


[root@linapps ~]# gedit /etc/samba/smb. 


*smb.conf (/etc/samba) - gedit (on linapps.compnet.co.id) 
File Edit View Search Tools Documents Help 


O Bora > Else | E Sue e EB AA 





# Security mode. Most people will 

want user level security. See 

# security_level.txt for details. 
security = ADS 

# Use password server option only 

with security = server 

; ¡password server = 


Name> 
[EC JH 


<NT-Server- 














Eile Edit View Terminal Tabs Help 

[root@ssgd ~]# net ads join -U wiryadi 
wiryadi's password: 

Using short domain name -- COMPNET 
Joined 'SSGD' to realm 'COMPNET.CO.ID' 
[root@ssgd ~]# fj 


top 
person 


user 


computer 


Eile Edit View Terminal Tabs Help 


co 


[root@ssgd ~]# net ads leave -U wiryadi 


wiryadi's password: 
Disabled account for 
[root@ssgd ~]# 


'SSGD' in realm 


organizationalPerson 


distinguishedName: CN=ssgd,CN=Computers, DC 


DC=id 
instanceType: 4 
whenCreated: 


20070627124030.0Z 


20071001082827.0Z 


547902 


uSNChanged: 1047453 


nama connA 


Melakukan integrasi Active Directory. 


Melihat status hasil integrasi dengan Active Directory. 


Melepas integrasi Active Directory. 


' COMPN 








42 01/2008 ` INFOLINUX 


KOMUNITAS 


ntuk kedua kalinya para aktivis Linux Indo- 

nesia berkumpul dalam acara “KPLI Meeting”. 

Pertemuan berlangsung di dua tempat, yakni 
pra-meeting di sebuah penginapan di kawasan wi- 
sata Kaliurang pada 17 November malam dan di 
Auditorium FTI Universitas Islam Indonesia (UII) 
Jln. Kaliurang pada 18 November siang. KPLI 
Meeting ini merupakan satu rangkaian acara Indo- 
nesian Linux Conference (ILC) 2007. 

Jumlah peserta KPLI Meeting kedua ini jauh 
meningkat dibandingkan pertemuan pertama di 
Surabaya pada 17-18 November 2006. Pertemuan 
ini dihadiri 93 peserta yang mewakili 33 komuni- 
tas Linux dari 22 kota di Indonesia. KPLI Meeting 
2006 hanya dihadiri 23 peserta perwakilan komu- 
nitas Linux dari sembilan kota. 

Jenis organisasi yang hadir pada KPLI Meeting 
kedua ini lebih beragam, tidak hanya kelompok 
pengguna Linux umum atau KPLI, namun juga 
kelompok pengguna Linux khusus distro tertentu 
seperti BlankOn, IGOS Nusantara, Kuliax, Open- 
SUSE, Slackware, Ubuntu, dan Zencafe. Perincian- 
nya, 22 perwakilan dari komuntas Linux umum 






OSS (Tim Open Source Surabaya) yang 

dideklarasikan oleh Dokter Dicky B. Widyat- 

moko dan Anas Fauzi memiliki misi menge- 
nalkan Linux dan open source Software kepada 
masyarakat terutama kalangan pendidikan dari 
tingkat dasar hingga perguruan tinggi. TOSS ikut 
membantu mengampanyekan antipembajakan 
software dengan menggunakan software open 
source yang lebih terjangkau harganya oleh ma- 
syarakat Indonesia umumnya. 

Kegiatan TOSS antara lain mengadakan semi- 
nar penggunaan software open source dengan 
tema “Linux Goes To School” di SMA Ta'miriyah 
Surabaya, yang dihadiri kurang lebih 150 kepala 
sekolah dan guru TIK SMP se-Surabaya. TOSS juga 
telah menjadikan SMA Ta'miriyah sebagai Pilot 
Project penggunaan Linux dan Open Source Soft- 
ware sebagai dasar mata pelajaran TIK. 

Kegiatan TOSS lainnya adalah mengadakan 
workshop untuk Guru dan Karyawan di SMP Santa 
Maria Surabaya, membangun dan memigrasikan 
lab komputer berbasis Edubuntu dan LTSP di SMP 
Mujahidin Surabaya, dan menjadi tutor pada pela- 






TOSS Support Linux untuk Pendidikan 






Pertemuan KPLI Berlangsung Meriah 


dan 11 perwakilan dari komunitas Linux khusus. 
Pertemuan ini tidak hanya menjadi sarana 
berbagi pengalaman menjalankan organisasi dan 
kegiatan seputar penggunaan dan pemasyarakat- 
an Linux di Indonesia, namun juga menghasilkan 
beberapa kesepakatan untuk melangkah bersama. 
Kesepakatan pertama adalah perlunya setiap ko- 
munitas membuat organisasi non-profit secara 
legal formal agar lebih mudah dalam bekerja sama 
dengan pihak lain. Para aktivis Linux juga sepakat 
untuk menjalin kerja sama lebih erat dengan ko- 


munitas warnet dan lembaga pendidikan.mRus 









tihan JARDIKNAS untuk Guru dan Karyawan se 
Surabaya di SMKN 1 Surabaya. 

Selain mengadakan seminar dan workshop, 
TOSS juga menawarkan jasa lainnya seperti kon- 
sultasi tentang open source software, migrasi 
sistem operasi, dan pembuatan modul pembela- 
jaran tentang Linux dan open source software. 
TOSS bekerja sama dengan mitra-mitra komunitas 
seperti KLAS (Kelompok Linux Arek Suroboyo), 
PENS-ITS, KOLU (KOmunitas Linux UPN), RAD- 
Net, APJII, dan lain-lain. TOSS memiliki blog di 
http://www.tossproject.wordpress.com mRus 





Kiri ke kanan: Guru TIK Drs. Sukemi, Dokter Dicky, dan Anas Fauzi. 





www.infolinux.web.id 











Daftar KPLI yang 
Diketahui Saat Ini 


Bali 
BALINUX 

Situs: http://bali.linux.or.id 
Bandung 

KLUB 

Situs: http://bandung.linux.or.id 
Batam 

BLUG 

Situs: http://batam.linux.or.id 
Bogor 

BULUX 

Situs: http://bogor.linux.or.id 
Gorontalo 

GoLA 

Situs: http://gorontalo.linux.or.id 
Jakarta 

KPLI Jakarta 

Situs: http://jakarta.linux.or.id 
Madiun 

KPLI Madiun 

Situs: http://madiun.linux.or.id 
Makassar 

LUGU 

Situs: http://makassar.linux.or.id 






Maling (MAlang LINux user Group) 


Situs: http://malang.linux.or.id 
Manado 

LUG Manado 

Situs: http://manado.linux.or.id 
Medan 

KPLI Medan 

Situs: http://medanlinux.com 
Padang 

KPLI Padang 

Situs: http://padang.linux.or.id 
Palembang 

MINUX 

Situs: http://palembang.linux.or.id 
Pekanbaru 

KPLI Pekanbaru 

Situs: http://pekanbaru.linux.or.id 
Semarang 

ATLAS 

Situs: http://jateng.linux.or.id 
Serang 

KPLI Serang 

Situs: http://serang.linux.or.id 
Sidoarjo 

KPLI Sidoarjo 

Situs: http://sidoarjo.linux.or.id 
Solo 

KPLI Solo 

Situs: http://solo.linux.or.id 
Surabaya 

KLAS 

Situs: http://surabaya.linux.or.id 
Surabaya 

KPLITS 

Situs: http://its-sby.linux.or.id 
Tangerang 

KPLI Tangerang 

Situs: http://kpli-tangerang.net 
Yogyakarta 

KPLI Yogyakarta 

Situs: http://jogja.linux.or.id 





WARNUX 


DAFTAR WARNET BERBASIS LINUX DI INDONESIA 


OP, - Jakarta 


Dexternet, Jl. Meruya Utara No. 33, 
Jakarta Barat 

O Cozy Planet, Jl. Bendungan Jago No. 1 
Kemayoran, Jakarta Pusat 

O MUARA Info, Jl. Kramat Jaya Baru Blok 
G.V No. 476 Johar Baru, Jakarta Pusat 

@ Kazenet, Lebak Bulus, Jakarta Selatan 

@ Aaner, Plumpang, Tanjung Priok, Jakarta 
Utara 

@ Kawan Setia, Jl. Ganggeng Raya No.2a 
(depan Polsek) Tanjung Priok, Jakarta 
Utara 


Jawa Barat dan Banten 

O GBM Net, Jl. Babakan Loa No. 57 Cimahi, 
depan Politeknik Gizi Bandung 

O HeroesNet, Jl. Borobudur Ruko 3C, 
Cibaduyut, Bandung 

@ Amsterdam Internet Cafe, Jl. Raya Kodau 
(samping Alfamaret), Jatirahayu, Pondok 
Melati, Bekasi 

O Deja Vu Internet Cafe, Jl. Raya Hankam 
No. 92-94 Pondok Gede, Bekasi 

@ Mynett, Jl. Nangka Raya No. 3D Perumnas 
I Kranji, Bekasi 

e Taz@net, Pondok Surya Mandala Blok P 
No. 7 Bekasi Selatan, Bekasi 

@ Data Prima Comp, Cileungsi, Bekasi 

@ Globalnet, Jl. Jababeka Raya Blok B No. 23 
Belakang Ruko BCA, Cikarang, Bekasi 

@ Azoebs Linux Corners, Jl. Babakan Tengah 
No. 23 Dramaga, Bogor 

O Dev-Net, Jl. Raya Kranggan No. 1 
Citeureup Cibinong, Bogor 

@ Game House, Jl. Songgi Raya No. 5, Bogor 

@ F&D INTERNET, Jl. Salak II Pondok Cina 
(belakang BSI Margonda), Depok 

O Majao Computer, Pondok Petir, Sawangan, 
Depok 

@ R@ung.net, Jl. Mahakam Raya No. 39 
Depok Timur, Depok 

@ Waskita.Net, Jl. Sawo No. 24A Pondok 
Cina (belakang Stasiun UI), Depok 

O Warnet Ngenet, Jl. G. Sahari VIII / 11A Gg. 
Senggol, FKM UI, Depok 

@ O'net Cafe, Jl. Surya Darma 34 Sewan, 
Tangerang 

O Starnet, Cimone, Tangerang 


JAWA Tengah dan Yogyakarta 
O My-Net, Jl. Menteri Supeno 3C (Gedung 
Perbain It.1) Sokaraja, Banyumas 

@ Tracert Cyber Station, Jl. Raya Jepara 
Kudus, Pecangan Kulon RT 03/02, Jepara 

O ICT Net 2, Jl. A. Yani No. 68 Kauman, 
Batang 

@ Gifa Net, Jl. Raya No. 148 Cepiring, Kendal 

@ Fuji Warnet, Jl. Raya Timur Jatibarang 
Kidul, Brebes 

@ FOSS net, Kantor Puskud Kab. Brebes 

@ Lestari Net, Jl. Hj. Siti Aminah No. 23 


44 01/2008 © INFOLINUX 


Dukuhturi Bumiayu, Brebes 

Fir@.net, Jl. Kh. Noor Hadi No. 34 B 
(Samping Asrama Akper Muhammadiyah), 
Kudus 

WWCE, Jl. Untung Suropati 33 Tayu, Pati 
Aidea.net, Jl. S. Parman No. 4, Purbalingga 
KiosNet LiPI Linux, Jl. Bugenvil Rt.06/07 
Purwoharjo Comal, Pemalang 

88.Net, Jl. Jend. Sudirman Timur 172 
Berkoh, Purwokerto 

Dago7 Net, Jl. Dr. Soeparno No. 12, 
Purwokerto 

Andromeda.Net, Jl. Tanjungsari No. 4, 
Semarang 

CafeNet69, Jl. Tlogosari Raya 1/69, 
Semarang 

Exsanet, Jl. Jati Raya Blok Ck3 Ruko 
Banyumanik, Semarang 

GankbuntU Warunglnternet, Jl. 
Purwoyoso Ic No.30, Semarang 

GrandNet - 1, Jl. Sirojudin No. 5 
Tembalang, Semarang 

GrandNet - 2, Jl. Thamrin No. 12 Sebelah 
Pertamina, Semarang 

HitNet (GrandNet - 3), Wonodri Baru No. 
31 Belakang RS Roemani, Semarang 
Homenet, Jl. Majapahit 281A, Semarang 
IdolaNet, Jl. Indraprasta, dekat SPBU, 
Semarang 

Infoesia.Net, Jl. Gusti Putri II/No. 40, 
Semarang 

Starcomp, Jl. Karanglo Pedurungan, 
Semarang 

Star@net, Jl. Karanglo I No. 64, Semarang 
TrendNet, Jl Tirto Agunbg no 13 
Banyumanik, Semarang 

WSI Net, Jl. Prof. Sudharto, Tembalang 
(samping Cafe Tugu), Semarang 

Zulinet, Jl. Plamongan Sari Raya 3A, 
Semarang 

PoiNTER Multimedia, JL. Gatot Subroto 
151, Ungaran 

A Ha 7 Comp, Jl. Raya Balamoa - Banjaran 
20 Pangkah, Tegal 

Bintang Net, Jl. Raya Kajen No.115 Talang, 
Tegal 

BIXnet, Jl. A.R. Hakim No. 189, Tegal 
BONeX, Jl. H. Samanhudi No. 33 
Trayeman Slawi, Tegal 

Buana Net, Jl. Pala Raya No. 300 Mejasem, 
Tegal 

Era Net, Jl. Moh. Yamin Slawi, Tegal 
Fantasy Net, Ruko Slawi Blok 3 No. 35 
Slawi, Tegal 

Fudu Net, Jl. Pala Raya No. 45 Mejasem, 
Tegal 

Graficia Warnet, Jl. Srigunting No. 41, 
Tegal 

Prima Net, Jl. Gatot Subroto (Slawi Pos) 
Slawi, Tegal 

Queen Warnet, Jl. Werkudoro, Tegal 
RedMouse, Jl. Werkudoro No. 162, Tegal 





SD Net, Jl. Werkudoro, Tegal 

Super Net, Jl. Raya Singkil No. 22 
Adiwerna, Tegal 

Tecra Net, Jl. Setia Budi No. 35, Tegal 
Jo.Net, Jl. Bantul KM 8,5, Yogyakarta 


Jawa Timur dan Bali 


FOS Warnet, Jl. Durian No. 281, Bangil, 
Pasuruan 

Biroe Warnet, Perum Telang Indah Persada 
Blok C No. C5 Kamal, Bangkalan, Madura 
XNET, Ruko Pesona Jawa B-3, Hi-Tech 
Square, Jember 

Warnet Galaxy, Jl. A. Yani 03 (depan SMA 
1), Blitar 

Warnet Mitra, Jl. Lawu No. 71, Blitar 
Zencafe i-Net, Jl. Kartini 1A, Banyu Biru, 
Jombang 

Arnet, Jl. Welirang, Kediri 

At Tagwa, Madrasah Aliyah Negeri 3, 
Kediri 

Orange Net, Ruko Stadion Brawijaya A3, 
Kediri 

Warnet Bima, Kediri 

Warnet Bina, Kediri 

Warnet Evo, Kediri 

Warnet FastNet, Kediri 

Warnet PoS Kediri, Jl. Mayjen Sungkono 
32, Kediri 

Warnet Putra Surya Computer, Kediri 
SAGA-NET, Jl. dr. Wahidin SH No. 620, 
Gresik 

TlogoNet, Jl. Raya Tlogomas No. 59, 
Malang 

Warnet Mandiri, Jl. R. Wijaya 5 (Depan 
Stadion Gajah Mada) Mojosari, Mojokerto 
ARFnet, Jl. Dharmawangsa No. 56B, 
Surabaya 

Ciber Net, Jl. Simo Kwagean No. 72, 
Surabaya 

RC Net, Jl. Siwalankerto 1/66, Surabaya 
Shinobi.Net, Jl. Mulyorejo 174, Surabaya 
Warnet Smart Office, Karang Menjangan 
72, Surabaya 

Warnet Pacarkembang, Gang 3 No. 36, 
Surabaya 

PROMPT Net, Sidokare Asri Ai/9, Sidoarjo 
Core.Net, JL. Basuki Rahmat 37, Situbondo 
Liberty Cyber, Jl. Gn. Rinjani IXC No. 8 
Denpasar, Bali 


Sulawesi 


@mAy-Net, Jl. Abd. Silondae No. 127 

C (samping BCA), Kendari, Sulawesi 
Tenggara 

Toraja.Net, Ruko O3, Jl. Perintis 
Kemerdekaan KM 12, Makassar, Sulawesi 
Selatan 

Zenith Internet Cafe, Jl. Kumala No. 43 A, 
Makassar, Sulawesi Selatan 

Kirei Net, Jl. Sam Ratulangi 159 (depan 
BCA), Manado, Sulawesi Utara 


www.infolinux.web.id 








Membangun Router Warnet dengan IPCop 


ebuah warnet router/server gateway, mutlak dibutuhkan untuk membagi koneksi 





Kemampuan standar dari IPCop sudah 
lebih dari cukup untuk sebuah warnet, 
yaitu gateway, firewall, traffic shaping, 
monitor trafik, dan server proxy. Proses 
IPCop juga 
dilakukan. Siapkan sebuah komputer 


instalasi sangat mudah 

dengan spesifikasi minimal Pentium II 

RAM minimal 32 MB (no-proxy) atau 

minimal 128 MB (proxy enable) dengan 

hardisk minimal 500 MB (no-proxy) atau 
minimal 10 GB (proxy) dengan dilengkapi 
dua kartu jaringan (NIC). Khusus untuk 
instalasi dibutuhkan perangkat CD-ROM 
drive. Sebelum melakukan instalasi, 
buatlah desain untuk jaringan pada 

Warnet, Internet >> eth1 >> router << 

eth0 << switch untuk jaringan lokal << pc 

client-client. 

eth0 pada IPCop dikenal sebagai green 
interface, yaitu kartu jaringan yang akan 
terkoneksi dengan jaringan lokal warnet, 
misal jaringan kita 192.168.0.0/24 dengan 
ip gateway (eth0) 192.168.0.1. 

eth1 dikenal sebagai red interface, 
yaitu kartu jaringan yang terkoneksi 
dengan radio/modem atau jaringan 
yang akan terkoneksi langsung ke in- 
ternet. misal 111.222.112.130 gateway 
atas kita 111.222.112.129 dan netmask 
255.255.255.248. 

Berikut tahapan instalasi dan konfigura- 
si IPCop: 

1. Download iso IPCop terbaru di http:// 
ipcop.org, atau dapat Anda temukan 
dalam DVD InfoLINUX edisi ini. 

2. Masukkan CD IPCop ke dalam pengen- 
dali piringan cakram (CD-ROM Drive), 
dan lakukan booting awal dari CD- 


ROM. 


www.infolinux.web.id 


server gateway sekaligus sebagai firewall, yaitu IPCop. 


3. Setelah proses booting, akan tampil 
menu pemilihan bahasa. Pilih bahasa 
instalasi yang ingin digunakan. 


Language selection 


Select the language you wish to use for the IPCop. 


Afrikaans 
Brasil 
Cestina 
Dansk 
Deutsch 


Español 
Francais 


D 





Pilih bahasa. 


4. Pada menu pendeteksian media, pilih 
CD-ROM. 
5. Pada menu persiapan partisi, klik OK. 
IPCop v1.4.16 — The Bad Packets Stop Here 
The installation program will now 
prepare the harddisk on /dev/hda. 
First the disk will be partitioned, 


and then the partitions will have a 
filesystem put on then. 


Proses persiapan partisi. 





6. Proses instalasi berlangsung. 


IPCop v1.4.16 — The Bad Packets Stop Here 


Installing files... 





Proses instalasi sedang berlangsung. 


7. Menupertanyaan untuk mengembalikan 
konfigurasi back-up. Jika sebelumnya 
kita sudah pernah melakukan konfigura- 
si) untuk instalasi awal ini pilih ‘skip’. 





Restore 


If you have a backup of an IPCop system 
configuration, select the media, and press the Ok 
button. If not, select Skip instead. 


Hostnane 
ipcop.localdomain 


"backup? password 


Proses backup konfigurasi. 


Internet pada sebuah client. Pada kesempatan ini, kita akan membahas langkah- 


langkah membuat router warnet dengan sebuah distro yang didesain khusus untuk 


8. Menu pendeteksian kartu jaringan, 
pilih “probe” untuk mendeteksi oto- 


matis. 






Conf igure networking 


You should now configure networking by first loading the 
correct driver for the GREEN interface. You can do this 
by either auto-probing for a network card, or by choosing 
the correct driver from a list. Note that if you have 
more then one network card installed, you will be able to 
configure the others later on in the installation. Also 
note that if you have more then one card which is the 
same type as GREEN and each card requires special module 
parameters, you should enter parameters for all cards of 
this type such that all cards can become active when you 
configure the GREEN interface. 





Pendeteksian network. 


9. Mengonfigurasi IP untuk jaringan lokal. 





GREEN interface 


Enter the IP address information for the 
GREEN interface. 


IP address: 
Network mask: 


Pendeteksian network. 





10. Sampai langkah ini kita sudah berhasil 
menginstal IPCop. 

11. Silakan buat nama untuk komputer 
server kita ini, misal kita beri nama 


“gtwsehat”. 






Hostname 


Enter the machine’s hostname. 





Cancel 


12. Karena kita tidak terhubung dengan 


Setting hostname. 


ISDN maka pilih ‘disable’. 


Select the item you wish to reconfigure, or 
choose to use the current settings. 


Set additional module parameters 
ISDN card 
Local phone number (MSN-EAZ) 


| Enable ISDN | 


| Disable ISDN | 


ES 


Setting ISDN. 





INFOLINUX ` 01/2008 45 


13. Pada tahap ini kita harus mengonfigu- 
rasi bentuk jaringan kita. Contoh di 
atas berarti jaringan kita terhubung 
melalui dua kartu jaringan, sehingga 
pilih “GREEN + RED”. 


Network configuration type 


Select the network configuration for IPCop. 

The following configuration types list those 
interfaces which have ethernet attached. If you 
change this setting, a network restart will be 
required, and you will have to reconfigure the 
network driver assignments. 


GREEN (RED is modem, ISDN) 
GREEN + ORANGE (RED is modem- ISDN) 


GREEN + ORANGE + RED 
GREEN + BLUE (RED is modem/ISDN) 
GREEN + ORANGE + BLUE (RED is modem ISDN) 





Konfigurasi jaringan. 


14. Sampai langkah ini pilih Drivers and 
card assigments untuk mendeteksi kar- 
tu jaringan eth1 (red interface). Dan 
lakukan seperti pada langkah nomor 
8 dan 9 dengan perbedaan jika nomor 
9 diisi IP untuk jaringan lokal, sedang- 
kan untuk red interface ini kita isi de- 


ngan IP untuk jaringan Internet yang 
diberikan oleh ISP kepada kita. 





Network configuration menu 
Current config: GREEN + RED 


When configuration is complete, a network 
restart will be required. 


Drivers and card assignments 
Address settings 

DNS and Gateway settings 
DHCP server configuration 


Done 





Pilih driver yang sesuai. 


15. Langkah berikutnya mengonfigurasi 
DHCP server, jika ingin mengaktifkan 
centang (Y) kotak ‘enable’ dan isi, na- 
mun jika untuk sementara tidak ingin 
mengaktifkannya, maka buang centang 
(Y) pada kotak enable dan pilih ‘OK’. 


"DHCP server configuration 


Configure the DHCP server by entering the settings 
information. 


Start address: 
End address: 


Primary DNS: 192.168.0.254 


Secondary DNS: 
Default lease (mins): 60 
Max lease (mins): 120 


Domain name suffix: smartikon.com 





Setting DHCP. 


16. Isi password root untuk kunci jika kita 
nanti akan mengonfigurasi pada saat 
di dalam konsole. 


46 01/2008 “ INFOLINUX 





IPCop v1.4.16 — The Bad Packets Stop Here 


Enter the “root” user password. Login as this 
user for commandline access. 


Password: 
Again: 
Ok Cancel 


Setting root password. 





17. Isi password admin untuk kunci pada 
saat kita meremote server dari web- 
based, sebaiknya password dibedakan 
antara admin dan root. 





IPCop v1.4.16 - The Bad Packets Stop Here 


Enter IPCop ’admin’ user password. This is 
the user to use for logging into the IPCop web 
administration pages. 


Password: 
Again: 





Ok 





Setting admin password. 


18. Nah selesai sudah instalasi kita. Klik 
OK dan restart komputer kita. Jangan 
lupa untuk mengeluarkan CD IPCop 
dari cdrom dan lakukan booting dari 


harddisk kita. 


IPCop v1.4.16 — The Bad Packets Stop Here 


Setup is complete. Press Ok to reboot. 





Proses instalasi selesai. 


19. Tampilan pertama saat kita booting 
server gateway kita. 


GNU GRUB version 0.95 (639K lower / 129984K upper memory) 





IPCop || 
IPCop SMP 

IPCop (ACPI enabled) 

IPCop SMP (ACPI HT enabled) 





Use the 1 and } keys to select which entry is highlighted. 
Press enter to boot the selected OS, "e to edit the 
commands before booting, ’a’ to modify the kernel arguments 
before booting, or ’c’ for a command-line. 


The highlighted entry will be booted automatically in 4 seconds. 


ES 





The Bad Packets Stop Here | 





Tampilan menu boot loader. 


20. Tampilan konsole. 


ze 1024 blocksize 
2.4 


A- 
override with idebus=xx 


ings: hda:DMA, hdb:pio 
ings: hdc:DMA, hdd:pio 


dc: UBOX CD-ROM, ATAPI C 


Proses booting berlangsung. 


21. Tampilan login server ‘gtwsehat’. Ketik 
root untuk login dan masukkan pass- 
word root. 





IPCop v1.4.16 - The Bad Packets Stop Here 


twsehat login: 





Tampilan layar login. 


22. Tampilan jika kita berhasil login seba- 
gai root. 


IPCop v1.4.16 — The Bad Packets Stop Here 
tusehat login: root 





Login berhasil. 


23. Jika kita akan mengonfigurasi ulang 
server kita maka ketik “setup”, maka 
akan muncul jendela konfigurasi seper- 
ti di bawah ini. 


IPCop v1.4.16 - The Bad Packets Stop Here 
tusehat login: root 


Password: 
o mail. 
@ ENS ECU 





Menjalankan aplikasi konfigurasi Setup. 


24. Dari jendela ini kita bisa melakukan 
perubahan pada server kita dari kon- 
sole. 


“Section menu [— 
Select the item you wish to configure. 
Keyboard mapping 
Timezone 
Hostname 


Domain name 
ISDN Configuration 


root’ password 


*admin? password 
"backup? password 


Tampilan jendela Setup. 





25. Langkah berikutnya adalah mencoba 
test koneksi dengan melakukan ping 
ke salah satu client, misal: 

= ping 192.168.0.2 
Jika ada reply berarti server sudah ter- 
koneksi dengan jaringan lokal. 

26. Kemudian test ping ke internet seperti 
langkah no 25. 

27. Uji koneksi dari client dengan konfigu- 
rasi client sebagai berikut: 

Te: 192. 162.002 
Gateway : 192.168.0.1 
Netmask ADS 255 255 0 


DNS 19210601 


Jika dengan konfigurasi di atas Anda 
bisa terkoneksi dengan Internet, maka 
anda telah berhasil menginstalasi router 
server. 

Langkah berikutnya adalah melaku- 
kan explorasi fasilitas IPCop seperti proxy 
server, monitor lalulintas jaringan, DHCP, 
Firewall, dan sebagainya, yang akan kita 
bahas pada bahasan selanjutnya. Selamat 
mencoba!m 

Ainul Hakim [ainul.hakim@ gmail.com] 


www.infolinux.web.id 





TUTORIAL GOMPIZ FUSION 





Kemampuan Linux bukan hanya di ap- 
likasi server dan aplikasi berbasis com- 
mand line-nya yang canggih saja. Tampi- 
lan aplikasi desktop dan kumpulan 
aplikasi desktop yang indah dan mudah 
digunakan, kini dapat kita temukan de- 
ngan mudah di Linux. Begitu juga den- 
gan beragam aplikasi lain yang sifatnya 
entertaiment. 

Pada saat Windows Vista dirilis, salah 
satu fitur yang diperkenalkan adalah Win- 
dows Aero. Dengan menggunakan Win- 
dows Aero, para pengguna Windows Vista 
dapat merasakan efek 3D Desktop yang 
belum pernah dirasakan di Windows XP. 
Jauh-jauh hari sebelum fitur Windows 
Aero di Windows Vista diperkenalkan, 
para developer Linux juga telah membuat 
paket aplikasi Compiz dan Beryl yang juga 
dapat menampilkan fitur 3D Desktop 
canggih di Linux yang kemampuannya 
dapat melebihi fitur di Windows Aero. 
Bahkan seiring dengan berjalannya waktu, 
para developer Compiz dan Beryl sepakat 
untuk merger dan membuat suatu paket 
aplikasi 3D Desktop baru yang bernama 
Compiz Fusion. 

Compiz Fusion merupakan sejumlah 
plugins dan konfigurasi sistem untuk Com- 
piz compositing window manager untuk X 
Window System. Tujuan dibuatnya project 
ini adalah untuk mem-porting semua fitur 
yang terdapat di Beryl ke plugins Compiz, 
dan dilanjutkan dengan membuat bebera- 
pa tambahan plugins Compiz. Beberapa 


48 01/2008 E INFOLINUX 


distro besar seperti Mandriva One 2008, 
dan Ubuntu 7.10, sudah menyertakan pa- 
ket Compiz Fusion secara default ke dist- 
ronya. 

Pada Compiz Fusion, Anda dapat mene- 
mukan berbagai macam efek desktop 
yang disertakan dalam beragam plugins- 
nya. Untuk melihat lebih jauh beragam 
efek plugins Compiz Fusion, silakan ikuti 
penjelasan berikut. 


Instalasi NVIDIA driver dan Compiz 
Manager 
Instalasi paket Compiz Fusion cukup 
mudah dilakukan. Pada beberapa distro 
seperti Mandriva One 2008 misalnya, 
Anda cukup mengenable efek 3D Desktop 
dari halaman Control Center, dan me- 
milih Compiz Fusion sebagai pilihan efek 
3D Desktop yang akan digunakan. Untuk 
pengguna distro lain seperti openSUSE 
10.3, Fedora 8, dan sebagainya, dapat 
ditemukan pada extras repositori masing- 
masing distro. 

Pada artikel kali ini, kami mengguna- 
kan distro Ubuntu 7.10 dengan onboard 


alau ada yang menyangsikan desktop Linux tidak seindah tampilan desktop sistem 
operasi lainnya, mungkin mereka harus melihat 3D Desktop Compiz Fusion yang 
terdapat di Linux. Dengan modal 3D Video Card plus paket Compiz Fusion, kita dapat 
menghadirkan nuansa 3D Desktop yang canggih di desktop Linux. 


VGA Card NVIDIA GeForce 6150. Untuk 
pengguna VGA Card ATI, dapat merujuk 
ke halaman https://help.ubuntu.com/com- 
munity/BinaryDriverHowto/ATI, 
petunjuk instalasi driver ATI. Sebelum 


untuk 


menggunakan 3D Desktop Compiz Fu- 
sion, kita akan menginstalasikan paket 
driver NVIDIA terlebih dahulu. 

Pertama, jalankan perintah berikut 
untuk mendapatkan versi kernel yang ter- 
dapat pada sistem Anda. 

$ uname -a 

Linux serverl.example.com 2.6.22-14- 
generic #1 SMP Sun Oct 14 23:05:12 
GMT 2007 1686 GNU/Linux 

Setelah mendapatkan versi kernel yang 
digunakan, instalasikan paket linux-re- 
stricted-modules yang sesuai dengan ha- 
sil inputan di atas. Jalankan perintah di 
bawah ini untuk menginstalasi secara lang- 
sung paket nvidia driver glx new, berikut 
dengan compiz config settings manager. 

S sudo apt-get ınstall Tinux- 
restricted-modules-2.6.22-14-generic 
nvidia-glx-new compizconfig-settings- 


manager 





supriyanto@serverl.example.com: — 


Eile Edit View Terminal Tabs Help 
supriyanto@serverl:-$ uname -a 


Linux serverl.example.com 2.6.22-14-generic #1 SMP Sun Oct 14 23:05:12 GMT 2007 


1686 GNU/Linux 


supriyanto@serverl:-$ sudo apt-get install linux-restricted-modules-2.6.22-14-ge 
neric nvidia-glx-new compizconfig-settings-manager 


Instalasi NVIDIA driver dan paket Compiz Fusion. 


www.infolinux.web.id 


Proses instalasi selesai. Lakukan proses 
Log Out atau reboot untuk mengenablekan 
driver NVIDIA. 


Enable Compiz Fusion 

Setalah driver 3D VGA Card sudah aktif, 
selanjutnya kita akan meng-enable-kan 
3D Desktop Compiz Fusion. 

Pilih menu System > Preferences > Ap- 
pearance. Setelah tampil halaman Ap- 
pearance Preferences, pindah ke Tab 
Visual Effects, lalu pilih Custom. Saat 
tampil halaman konfirmasi apakah Anda 
ingin menyimpan perubahan yang ter- 
jadi atau tidak, pilih saja Keep settings, 
untuk menyimpan perubahan yang telah 
kita pilih. 

Sekarang efek 3D Desktop Compiz Fu- 
sion sudah dapat Anda nikmati. Kita lan- 
jutkan pembahasan ke berbagai macam 
plugins atau efek yang terdapat di Compiz 
Fusion. 


Beragam plugins efek di Gompiz 
Fusion 

Pada Compiz Fusion, Anda dapat mene- 
mukan sejumlah Plugins yang dapat 
menghadirkan beragam efek desktop 3D. 
Sejumlah Plugins yang terdapat pada Com- 
piz Fusion, di antaranya: 


Main Plugins: 

O Animation. 

O Color filter. 

O Expo. 

O Enhanced Zoom Desktop . 





Tampilan efek Expo. 


www.infolinux.web.id 


Tampilan efek Desktop Cube. 


JPEG. 
Negative. 
Opacify. 

Put. 

Resize info. 
Ring Switcher. 
Shift Switcher. 
Scale Addons. 


Snapping Windows. 


Text. 

Window Previews. 
Viewport Switcher. 
Desktop Wall. 
Window Rules. 
Workarounds. 





TUTORIAL GOMPIZ FUSION 


“A Applications Places System 008 





soja (y Ho 


Extra Plugins: 


ADD Helper. 
Benchmark. 

Crash handler. 

Cube Caps. 

Cube Reflection. 

Extra WM Actions. 

Fade to Desktop. 
Firepaint. 

Cube Gears. 

Group and Tab Windows. 
Motion blur. 

Reflection. 

Scale Window Title Filter. 
Show desktop. 

Splash. 

Trailfocus. 

Widget Layer. 


Unsupported Plugins: 


Fake ARGB. 
Snow. 

Mouse Switch. 
Tile. 


Experimental Plugins: 


Screensaver. 
Compiz-Scheme. 
Sound. 

Visual Event. 

3D Windows. 
Cube Atlantis. 


Dari beberapa kumpulan Plugins terse- 


INFOLINUX = 01/2008 49 


TUTORIAL GOMPIZ FUSION 



























AN [ @ NZ Rotate Cube D S| Show desktop RB P Viewportswitcher | 
AG | p @ P Viewport Switcher 
Filter Les. Ul EJ z 
4 E 
LC d 
D CA Widget Layer 
Category . 
General age, fects 
h a 
Accessibility 
Desktop d Ta SCH, O. @ Blur windows ‘SRF Cube Gears 
L Effects 
Ba E Tutorial Compiz Fusion.txt (-/Januari2008/Tutorial) - gedit 
ras ` 
File Edit W Search Tools Documents . Help N e 
Image Loading : 5 he = 1 AN 
> a - a 8 IQ) & 


Utility New Open Save ' Print... Undo Redo cop. Paste Find Replace 





Window Managem 3 Tutorial Compiz Fusion.txt & 




















Uncategorized Atau Ctrl+Alt+Arrow. 
- Expo e | 
Efek untuk men-zoom out dan melihat semua port dalam satu waktu. Efek ini berguna untuk 
berpindah dari tampilan workspace yang satu ke workspace yang Lain. Untuk mengaktifkan l 
Preferences efek ini, beri tanda centang pada Expo yang terdapat di kategori Desktop. Beberapa Short- 
key yang digunakan dalam fek ini. 
* Mengak tif kaar Expo. e, Super <Windows Button>te. 
Advanced'sea A 
- Water Effect. , 
Plugins ini jika Anda pilih dapat menghadirkan efek air dalam desktop. Untk 
mengaktifkan efek ini, berIwtanda centang pada Water Effect yang terdapat di kategori 
Effect. Beberapa Short-key yang digunakam dalam efek ini. 


Tampilan efek Water Effect. 


but, kita akan membahas beberapa di an- 
taranya saja. Untuk memulai atau men- 
gaktifkan sejumlah Plugins tersebut, Anda 
dapat menjalankan aplikasi CompizConfig 
Settings Manager dari menu System > Pref- 
erences » Advanced Desktop Effects Settings. 
Setelah halaman CompizConfig Settings 
Manager muncul, kita akan membahas se- 
jumlah plugins berikut. 


Desktop Cube & Rotate Cube 


Salah satu efek yang menarik dalam Com- 
piz Fusion. Efek ini dapat menghadirkan 
tampilan desktop dalam bentuk kotak ku- 
bus, atau berpindah dari satu window ke 
window lainnya dalam mode kubus. Untuk 
mengaktifkan efek ini, beri tanda centang 
(Vv) pada plugins Desktop Cube dan Ro- 
tate Cube yang terdapat di kategori Desk- 
top. Beberapa Short-key yang digunakan 
dalam efek ini. 

Melakukan Cube. Tekan 
Ctrl+Alt+<Clik kiri mouse ke window bor- 


Rotasi 


der salah satu aplikasi, tahan, dan gerak- 
kan ke arah yang Anda inginkan. 


Catatan: 

O Tanda +, tidak perlu Anda tekan. 

@ Efek perpindahan dari satu work- 
space ke workspace lainnya. Tekan 
Ctrl+Alt+Down Atau 
Ctrl+Alt+Arrow. 


Arrow. 


Expo 

Efek untuk men-zoom out dan melihat 
semua port dalam satu waktu. Efek ini 
berguna untuk berpindah dari tampilan 
workspace yang satu ke workspace yang 


50 01/2008 E INFOLINUX 


lain. Untuk mengaktifkan efek ini, beri 
tanda centang (Y) pada plugins Expo yang 
terdapat di kategori Desktop. Beberapa 
Short-key yang digunakan dalam efek ini. 
O Mengaktifkan Expo. 
«Windows Button» te. 


Tekan Super 


Water Effect 

Plugins ini jika Anda pilih dapat menghad- 

irkan efek air dalam desktop. Untuk men- 

gaktifkan efek ini, beri tanda centang (Y) 

pada plugins Water Effect yang terdapat di 

kategori Effect. Beberapa Short-key yang 

digunakan dalam efek ini: 

O Enable Water Effect. Tekan Shift+F9. 

@ Disable Water Effect. Tekan kembali 
Shift: F9. 


43 Applications Places System esa 


O Efek mengelap air. Tekan Shift+F8. 


Motion Blur 

Plugins inijika Anda pilih dapat menghadir- 

kan efek blur pada saat Anda menggeser 

suatu aplikasi. Untuk mengaktifkan efek 

ini, beri tanda centang (Y) pada plugins 

Motion Blur yang terdapat di kategori Ef- 

fect. Beberapa Short-key yang digunakan 

dalam efek ini: 

O Enable Motion Blur. Tekan Ctrl+F12. 

O Disable Motion Blur. Tekan kembali 
Ctrl+F12, 

@ Membuat motion Blur. Tekan Window 
Border salah satu aplikasi, kemudian 
gerakan ke arah yang Anda inginkan. 


Paint Fire on Screen 

Plugins inijika Anda pilih dapat menghadir- 

kan tampilan api yang sedang terbakar di 

halaman desktop. Untuk mengaktifkan 

efek ini, beri tanda centang (Y) pada pl- 

ugins Motion Blur yang terdapat di kate- 

gori Effect. Beberapa Short-key yang digu- 

nakan dalam efek ini: 

@ Enable Paint Fire on Screen. Tekan 
Shift+Super+Click kiri mouse. 

@ Disable Paint Fire on Screen. Tekan 
Shift+Super+C. 


Cube Gears 

Salah satu plugins yang dapat menem- 
patkan tampilan gears di dalam Desktop 
Cube. Tampilan efek gears di dalam Cube 


Z supriyanto ©® ae = «il Thu Dec 6, 7:38 am [9] 











se, Widget Layer 


Documents: Heip 


Access bi - as en ree y 


e p 
Prefer e 
* Membuat motion Blur. ek am Window EN 


Suatu arah yang Ánda inginkan. 








n ý Annotate n 


apat manaNAALFrK AN 2124 sir Catam DesstTum. untuk 
tana gada G tugarns wave 
arg 07 GUNNER AN dat am: stern MI 





(m confi CompizConfig:Settings:Manager "Gutsyehtozittarkiretor — OWE SW) 
Filt @ (SF Rotate Cube O EZ Show desktop @ P Viewport Switcher 
er ' = d 





ation 





= Benchmark n “A Screenshot 





What are your favourite effects? What other shortcuts do you suggest? 





y 


@ Find: | ATI @ Next @® Previous (“Highlight all [ Match case 








| Done 


Tampilan efek Motion Blur. 


3 1.576s 


(E App. Je tes [® com... (REG supri. [a (oupr...[ Tuo. JD Apem bees [2 com A 


www.infolinux.web.id 


baru akan terlihat, jika Anda telah meng- 
aktifkan transparent cube. Untuk mengak- 
tifkan efek ini, beri tanda centang pada pl- 
ugins Cube Gears yang terdapat di kategori 
Fffect. Tak berapa lama kemudian, akan 
muncul halaman konfirmasi agar Anda 
menginstalasi efek Desktop Cube. Jawah 
saja dengan Ya. Setelah semua dilakukan, 
masuk ke halaman konfigurasi Desktop 
Cube. Pada halaman utama konfigurasi 
Desktop Cube, pindah ke Tab Transparent 
Cube. Ubah besar nilai Opacity During 
Rotation menjadi 50%. Setelah semua 
di lakukan, Anda dapat segera merotasi 
Desktop Cube untuk melihat efek gear di 
dalam Cube. 


Splash 


Plugins yang dapat menampilkan efek 
splash screen di tampilan desktop. Untuk 
mengaktifkan efek ini, beri tanda centang 
pada plugins efek Splash yang terdapat di 
kategori Extras. Beberapa Short-key yang 
digunakan dalam efek ini: 

O Enable Splash. Tekan Ctrl+F11. 


Mobbly Window 


Plugins yang dapat menampilkan efek 
windows yang melayang pada saat kita 
menggeser window border suatu aplikasi. 
Untuk mengaktifkan efek ini, beri tanda 
centang (Y) pada plugins Wobbly Win- 
dows yang terdapat di kategori Effect. 





Tampilan efek Cube Gears. 


www.infolinux.web.id 


Tampilan efek Paint Fire On Screen. 


Shift Switcher 


Dapat menampilkan efek 3D saat ingin 
berpindah-pindah dari suatu aplikasi ke 
aplikasi lainnya yang sedang berjalan pada 
desktop. Untuk mengaktifkan efek ini, beri 
tanda centang pada plugins Shift Switcher 
yang terdapat di kategori Window Mana- 
gement. Beberapa Short-key yang digu- 
nakan dalam efek ini: 
O Mengaktifkan Shift Switcher. Tekan 
Shift+ Super<Windows Button>+S 
O Next Window. Tekan Super<Windows 
Button>+Tab 


TUTORIAL GOMPIZ FUSION 





O Previus Window. Tekan 
Shift+Super+Tab 

O Next Window (All Workspaces). Tekan 
Alt+Super+Tab 

O Previous Window. Tekan 
Shift+Alt+Super+Tab 


Demikian penjelasan mengenai efek 
3D Desktop Compiz Fusion. Penjelasan 
yang disampaikan dalam artikel ini, hanya 
menjelaskan sejumlah plugins yang ter- 
dapat di Compiz Fusion. Beberapa aspek 
lain seperti penggunaan emerald theme 
manager, dan berbagai tambahan plugins 
menarik lainnya, dapat Anda temukan di 
halaman Wiki Compiz Fusion http://wiki. 
opencompositing.org. 

Beberapa permasalah yang terjadi seper- 
ti, problem instalasi Compiz Fusion pada 
distro yang Anda gunakan, penggunaan 
XGL atau AIGLX untuk Compiz Fusion, 
tidak adanya windows border pada saat 
Compiz Fusion berjalan, dan sebagainya, 
juga dapat Anda temukan solusinya pada 
Forum Compiz Fusion di http://forum. 
compiz-fusion.org. 

Secara umum, Compiz Fusion meru- 
pakan efek 3D Desktop yang hebat. Kini 
para pecinta desktop Linux tidak perlu 
merasa minder lagi terhadap tampilan 
desktop yang terdapat di sistem operasi 
lainnya. Akhir kata, selamat menikmati 
dunia 3D Desktop di Linux!.M 

Supriyanto [supriyanto@infolinux.co.id] 


INFOLINUX = 01/2008 51 


TUTORIAL RSYNG 





Pengertian histori back-up 
Apa maksudnya backup dengan histori? 
Artinya, back-up yang telah dilakukan pada 
periode sebelumnya (misal: kemarin, 2 
hari lalu, seminggu lalu, dan seterusnya), 
tidak dihapus melainkan tetap disimpan. 
Umumnya, standar di dunia TI dalam 
back-up korporat adalah menyimpan back- 
up data terbaru, 7 histori backup harian, 
4 histori backup mingguan, dan beberapa 
histori backup bulanan (mis: 12). Sehingga 
periode histori total adalah 12 bulan. 
Back-up dengan histori lebih berguna 
karena dapat membantu menyelamatkan 
data yang rusak atau terhapus tapi tidak 
segera diketahui. Misalnya Anda secara 
tak sadar menghapus sebuah direktori 
yang dirasa tidak dibutuhkan lagi karena 
proyek sudah selesai. Ternyata sebulan 
kemudian, proyek diteruskan. Jika tidak 
menyimpan histori back-up, maka setelah 
Anda menghapus direktori tersebut, pada 
run back-up harian berikutnya data back- 
up terbaru pun tidak akan lagi berisi data 
direktori tersebut, karena back-up terbaru 
mengikuti perkembangan data terbaru. 
Atau, katakanlah Anda menggunakan 
atau mengembangkan program versi baru. 
Ternyata setelah beberapa saat baru dike- 
tahui bahwa program ini mengandung 
bug dan sedikit demi sedikit merusak atau 
menghapus sebagian kecil data. Agar yakin 
tidak kehilangan data berharga, Anda in- 
gin membandingkan data yang ada seka- 
rang dengan kondisi 6 bulan yang lalu. 


52 01/2008 M INFOLINUX 


melakukan backup harian filesystem dengan histori. 


Atau, Anda ingin kembali pada kondisi 
konfigurasi seminggu yang lalu sebelum 
Anda melakukan instal ulang OS. Jika 
Anda melakukan back-up dengan histori 
pada direktori /etc, hal ini mudah saja di- 
lakukan. Tinggal mengambil data histori 
backup yang sesuai. 


Menghemat ruang disk 
Backup dengan histori memunculkan 
sebuah masalah: ruang disk yang mem- 
bengkak. Karena kita menyimpan salinan 
penuh backup setiap hari. Maka data yang 
besarnya 100 MB dalam seminggu akan 
membutuhkan ruang backup 7x100 MB 
- 700 MB. Dalam sebulan membutuhkan 
30x100 MB - 3 GB. Dalam setahun mem- 
butuhkan 365x100 MB - 36 GB! Bagaima- 
na jika data yang ingin di-back-up lebih 
besar lagi? Bagaimana cara menghemat 
ruang disk? 

Ada dua cara yang dapat dilakukan. 
1. Hard link 

Yang pertama adalah dengan menggu- 
nakan ‘hard link’. Di sebagian besar filesys- 
tem, termasuk filesystem-filesystem yang 
kerap digunakan di Unix/Linux, sebuah 
entri direktori diizinkan merujuk ke lo- 
kasi data (isi file) yang sama dengan entri 
direktori lain. Dengan kata lain, sebuah 
salinan file dapat memiliki lebih dari satu 
nama/lokasi. Contoh: 

$ ln dataku lokasi lain/datasaya 

Perintah ini membuat hard link ter- 

hadap dataku ke lokasi_lain/datasaya. 


ada artikel sebelumnya (Berbagai Tip Menggunakan rsync di InfoLINUX 12/2007), kita 
telah diperkenalkan dengan rsync, sebuah tool popular untuk melakukan transfer dan 


sinkronisasi file. Artikel berikut berisi sebuah contoh aplikasi penggunaan rsync untuk 


Artinya jumlah salinannya hanya satu, 
tapi dirujuk dengan dua nama file berbeda. 
Jika kita memodifikasi salah satu, maka 
dua-duanya akan termodifikasi karena 
sebetulnya keduanya adalah sama. 
Perintah Is -l dapat memperlihatkan 
jumlah link yang merujuk pada sebuah en- 
tri direktori: 
S ls -1 dataku 
“EWE EE 2 Steven steven 149 2007- 
09-04 17:45 dataku 
Angka 2 menunjukkan bahwa ada dua 
link yang merujuk ke file ini. Jika kita hapus 
salah satu (atau kita ‘unlink’, inilah sebab- 
nya mengapa perintah delete atau hapus di 
Unix disebut juga dengan unlink): 
$ rm lokasi lain/datasaya 
maka jumlah hard link akan 
berkurang: 
$ ls -1 dataku 
“EWE l Steven steven 14920077 
09-04 17:45 dataku 
Sebuah file tidak akan terbebaskan ru- 
ang disknya sebelum semua entri direktori 
yang merujuk padanya hilang (dengan kata 
lain, sebelum jumlah hard linknya menjadi 
0). Ketika semua sudah dihapus: 
S rm dataku 
maka tidak ada lagi entri yang merujuk 
ke isi file, dan file menjadi tak dapat dica- 
pai, dan itu berarti blok yang ditempati 
oleh isi file dinyatakan bebas dan dapat 
digunakan untuk isi yang lain. 
Dengan hard link, kita dapat mengirit 
ruang disk. File-file yang tidak berubah 


www.infolinux.web.id 


dari satu versi back-up ke versi back-up beri- 
kutnya cukup di-hard link satu sama lain. 


2. Level harian, mingguan, bulanan. 

Cara kedua dalam mengirit ruang disk 
adalah dengan tidak menyimpan semua 
histori pada level harian. Umumnya data 
yang sudah semakin tua semakin tidak 
relevan, dan tidak perlu disimpan terlalu 
‘rapat-rapat’ lagi. Jadi, untuk menyimpan 
data sepanjang satu tahun, umumnya ti- 
dak terlalu dibutuhkan menyimpan 365 
buah backup harian, melainkan cukup 7 
back-up harian, 4 back-up mingguan, dan 
12 back-up bulanan. Periode histori yang 
tercakup tetap 12 bulan, tapi jumlah sa- 
linan histori yang dibutuhkan hanyalah 
7144412 = 23 buah. Jika hanya ingin me- 
nyimpan periode 3 bulan, jumlah salinan 
histori yang dibutuhkan 74443 = 14 buah. 

Bagaimana cara merotasi level-level ini, 
jika kita melakukan back-up harian? Di 
bawahiniilustrasinya untuk back-up sampai 
dengan 3 bulan. Setiap angka melambang- 
kan hari, semakin kecil berarti semakin tua. 
Untuk memperoleh back-up terbaru (yaitu 
yang baru dilakukan hari ini atau paling 
lambatnya kemarin), Anda bisa mengambil 
yang angkanya paling besar. Contoh: di hari 
ke-1, back-up terbaru adalah yang berangka 
1. Di hari ke-10, backup berangka 10, dst. 
Sebaliknya, backup tertua yang angkanya 
paling kecil. Tanda bintang (*) melambang- 
kan calon yang akan dipindahkan ke level 
back-up berikutnya. 
Hari 1: 

back-up harian: 1. 

back-up mingguan: (belum ada). 

back-up bulanan: (belum ada). 
Hari 2: 

back-up harian: 2 1. 

back-up mingguan: (belum ada). 

back-up bulanan: (belum ada). 
Hari 7: 

back-up harian: 7 654321. 

back-up mingguan: (belum ada). 

back-up bulanan: (belum ada). 
Hari 8: 

back-up harian: 8” 7 65432 1<-- dipin- 

dah ke mingguan. 

back-up mingguan: 1. 

back-up bulanan: (belum ada). 
Hari 9: 

back-up harian: 9 8” 7 65 43 2<-- diha- 

pus. 


www.infolinux.web.id 


back-up mingguan: 1. 
back-up bulanan: (belum ada). 

Hari 15: 
back-up harian: 15" 14 13 12 11 109 
8” «— dipindah ke mingguan. 
back-up mingguan: 8 1. 
back-up bulanan: (belum ada). 

Hari 16: 
back-up harian: 16 15" 14 13 12 11 10 
9x -- dihapus. 
back-up mingguan: 8 1. 
back-up bulanan: (belum ada). 

Hari 22: 
back-up harian: 22” 21 20 19 18 17 16 
15*<-- dipindah ke mingguan. 
back-up mingguan: 15 8 1. 
backup bulanan: (belum ada). 

Hari 29: 
back-up harian: 29* 28 27 26 25 24 23 
22*<-- dipindah ke mingguan. 
back-up mingguan: 22 15 8 1. 
back-up bulanan: (belum ada). 

Hari 36: 
back-up harian: 36" 35 34 33 32 31 30 
29*<-- dipindah ke mingguan. 
back-up mingguan: 29* 22 15 8 1<-- 
dipindah ke bulanan. 
back-up bulanan: 1. 

Hari 43: 
back-up harian: 43* 42 41 40 39 38 37 
36*<-- dipindah ke mingguan. 
back-up mingguan: 36 29* 22 15 8x-- 
dihapus. 
back-up bulanan: 1. 

Hari 50: 
back-up harian: 50% 49 48 47 46 45 44 
43*<-- dipindah ke mingguan. 
back-up mingguan: 43 36 29* 22 15<-- 
dihapus. 
back-up bulanan: 1. 

Hari 57: 
back-up harian: 57* 56 55 54 53 52 51 
50*<-- dipindah ke mingguan 
back-up mingguan: 50 43 36 29* 22<-- 
dihapus. 
back-up bulanan: 1. 

Hari 64: 
back-up harian: 64* 63 62 61 60 59 58 
57*<-- dipindah ke mingguan. 
back-up mingguan: 57* 50 43 36 29*<-- 
dipindah ke bulanan. 
back-up bulanan: 291. 

Hari 92: 
back-up harian: 92* 91 90 89 88 87 86 
85 «— dipindah ke mingguan. 


TUTORIAL RSYNG 


back-up mingguan: 85" 78 71 64 57*<-- 
dipindah ke bulanan. 
backup bulanan: 57 29 1. 

Hari 120: 
back-up harian: 120* 119 118 117 116 
115 114 113*<-- dipindah ke ming- 
guan. 
back-up mingguan: 113” 106 99 92 
85*<-- dipindah ke bulanan. 
back-up bulanan: 85 57 29 1<-- 
dibuang. 


Program back-up-with-history 

Berikut ini implementasi sistem back-up 

harian dengan histori menggunakan rsync, 

dalam sekitar 100 baris Perl. Save program 

ini dengan nama back-up-with-history.pl. 
#!/usr/bin/perl -w 


use strict; 
use Cwd qw(abs path); 
use POSIX; 


use Time: :Local; 


# --- config 
my EISTORIES = [EA 3 l7 
# --- subs 


sub esc | 


local 52 = shift, 


ETER 

wen 

} 

# --- main 

@ARGV == 2 or die “Usage: $0 <src> 
<dest>\n"; 

my | sere, dat) = @AREV; 


FOr (| Sewa, das EA N, 
( sd “are | or die “Sre haruslah 


direktori yang sudah ada: $src\n”; 


system “mkdir -p “ . esc(“Sdst/ 
current"); 
( -d “$dst/current” ) or die “Gagal 


membuat creating $dst/current\n”; 


print “Membuat backup terbaru $src 
ke Sdst/ Va: 


system “nice -n19 rsync -av --del 


See 

EE dink dest ™ 

esel obs Bath des) 27 
current” E 


MESS Se ti) a 


Mes cias) wok JU) nur 


INFOLINUX ® 01/2008 


53 


TUTORIAL ASYNG 


warn “Perintah rsync tidak sukses, 


sebaiknya Anda periksa\n” if $?; 


chair (sdst) or die “dak bisa ecndiz 
ke sdst: Sin"; 
system “touch .current.timestamp”; 
my Snow = time; 
my @st = stat (“.current.timestamp”); 
my Ststamp 

= POSIX: :stritime( EE 
Sd\@%H:%M:%S+00", gmtime( Serial || 
Snow ) ); 
rmdir “current” or rename “current”, 
"isses ststamp! > 


rename “.work”, “current”; 


print “Menghapus histori backup yang 
sudah terlalu lema ... Vas: 
for my $level ( 1 .. @$HISTORIES ) { 

my Sis highest level = Slevel == 
@SHIS TORIKS; 

my spren = “hist” . ( Slevel == 
1? : Slevel ); 

my pret next level = “hist 
( Slevel + 1); 

my Sn = SHISTORIES->[ Slevel 
ale 


my Smoved = 0; 


ne Mn (ee) í 
print “Hanya menyimpan Sn 
buah histori backup L$level ...\n"; 
my @f - reverse sort grep 
{!/\.work$/ | glob “Sprefix.*"; 
my $any tagged = ( grep {/ 
iss er 1: 0; 


toe my Si (sO n. er = 1 

WAN 

my ( See, Steeesiecl ) = ŞE 
E A TO 

my ef2 = “prei next 
level.Sst”; 

os eeh 

&&!Smoved 


&& ( Stagged 
|| !Sany_tagged ) ) 
{ 
print “Memindahkan 
level histori backup: $f -> $f2\n”; 


system “my > 


escise) |= “ NZ ese(Sé2); 
Smoved++; 
ese mel eo 
my $e3 = esc( 
st lol); 


54 01/2008 M INFOLINUX 


system “mv Gei 


Slee as 


} 


else | 
print “Menghapus 
Histori backup. Ser... un 
system “nice -n19 rm 


esc (Sf); 


} 


PIE “GM 


} 
else | 
Sn = -$n; 
print “Hanya menyimpan 
histori backup L$level sd Sn hari 
Nao 
my @f = reverse sort grep 
MN works \ glob “Sprei «u, 
my $any tagged = ( grep (/ 
EN a )? 1s O; 
for my Sf (ef) { 


my ( $st, Stagged ) = $E 
=e ele (eee ey 

my $2 = “sprenx next 
level Gerti: 

my SE; 


Sst =~ /(\d\d\d\qd) - 
(Vana ei dd) e nara KA 
d) \+00/; 

St = EImeom( So, $5, 54, 
$3, $2 = 1, $1 ) 1f sd, 

set ee St or do | 

Print. “Hiseord 

backup salah format: $f, diabaikan\ 
n"; 


next; 


ie ( Sic mom 
prre Sisco 


backup di masa depan? $f, diabaikan\ 


Ki: 
Next, 
} 
my Sdelta = ( Snow - St 
) / 86400} 
dié ( sdelta = om ) 4 
ie ( eebe LE 
Level 
&&!Smoved 


&& ( Stagged 


— 
— 


|| !Sany_ tagged 


print 


“Memindahkan level histori backup: 


ŞE => 0, 
system “my ~ 
esasi) y "OE ese (sta), 
Smoved++; 
if (SE me SEO 
) { 
my Ses = 
esel Silo) ); 
system “mv 
Se3 $[e3)t"; 


} 


else | 
print “Menghapus 
history backup: St sco nl, 
system “nice - 
ese (st); 


} 


n19 rm -rf N 


END ` 

Cara menggunakan skrip ini: 

S backup-with-history DIR DIRBACKUP 

DIR adalah direktori yang ingin di-back- 
up, misalnya /home/steven. DIRBACKUP 
adalah lokasi back-up yang diinginkan, 
misal: /backup/home-steven. Sebaiknya / 
backup berada pada harddisk yang berbeda, 
karena tujuan back-up lokal adalah meng- 
hindari kehilangan data akibat kerusakan 
harddisk. Selesai proses back-up, skrip akan 
membentuk direktori DIRBACKUP/current/ 
yang berisi backup terbaru, dan serangkaian 
direktori DIRBACKUP/hist.*, hist2.*, dan 
hist3.* yang berisi histori backup harian, 
mingguan, bulanan. 

Untuk melakukan backup itu sendiri in- 
tinya pada baris 27-31, yaitu mengandalkan 
rsync. Rsync sudah akan menangani transfer 
dan sinkronisasi struktur direktori beserta 
metadata setiap file (permission, kepemi- 
likan, tanggal, dan sebagainya). Dengan opsi 
--link-dest, rsync juga akan membandingkan 
data yang ada dengan back-up terakhir (cur- 
rent/) dan melakukan hardlinking jika me- 
mungkinkan. Sisa dari skrip sebagian besar 
adalah penanganan rotasi histori back-up. 

Skrip ini masih sederhana. Bisa Anda 
tambah agar dapat dikonfigurasi (misal: 
opsi --exclude rsync, dan lain-lain). Se- 
lamat mencoba! i 

Steven Haryanto [steven@masterwebnet.com] 


www.infolinux.web.id 





TUTORIAL GTK+ 


TK+ adalah salah satu GUI toolkit popular di Linux. Banyak sekali program GUI 


yang telah dibangun dengan GTK+. Beberapa contoh yang popular adalah GNOME, 


Xfce, dan GIMP. Selain itu, GTK+ juga dapat digunakan dengan berbagai bahasa 


pemrograman. Di dalam seri tulisan ini, kita akan membahas penggunaan GTK+ dalam 


bahasa-bahasa pemrograman berikut: C, Python, dan PHP. 


Seri pertama akan kita mulai dengan peng- 
gunaan bahasa native C. Agar lebih man- 
tap, di dalam semua seri yang kita bahas 
(Python dan PHP), kita akan menggunakan 
contoh-contoh yang lebih kurang sama, 
dengan penambahan apabila diperlukan. 

Pembahasan akan dimulai dari contoh 
program sederhana, penggunaan berbagai 
widget dasar (seperti tombol, entry, label), 
pembahasan tentang container sampai sig- 
nal. 

Semua contoh yang kita bahas adalah 
free software dan dilisensikan di bawah 
GPL. Semua contoh yang ada dibangun di 
atas distribusi Linux singkong 1.0 (http:// 
noprianto.com/singkong.php), kompatibel 
dengan Slackware 12, namun seharusnya 
bisa diterapkan pada distribusi lain tanpa 
masalah. Versi GTK+ yang digunakan 
adalah 2.10.23 dan versi Glib yang digu- 
nakan adalah 2.12.12. 

Sebagai catatan, di dalam pembahasan, 
penjelasan akan dibahas paling banyak 
pada contoh-contoh pertama dan selan- 
jutnya, hanya pembahasan spesifik contoh 
akan dilakukan. 


Hello World 


Contoh pertama yang kita bangun adalah 
program GUI yang terdiri dari satu window 
top level dengan title Hello World. 

Berikut ini adalah source code hel- 


loworld.c. Pembahasan akan dilakukan 


56 01/2008 =E INFOLINUX 


setelah source code: 
#include <gtk/gtk.h> 


ine main (ant arge, char x Farm |) 


{ 


GtkWidget *window; 
gek imit (sarge sang); 


window = gtk_window_new (GTK_ 
WINDOW TOPLEVEL) ; 

gek window set title (ET. 
WINDOW (window), Hello World); 


gtk widget show (window); 
gek main) 
EEN 


IR 
Lakukanlah kompilasi dengan perintah 
berikut ini: 
S gcc -Wall helloworld.c -o 
helloworld "pkg-config --libs --cflags 
gtk+-2.0 ^ 
Untuk semua contoh di dalam tulisan 
ini, cara kompilasi tersebut bisa dipergu- 
nakan. Untuk menghemat tempat, kita 
tidak akan membahas lagi cara kompilasi 
di contoh-contoh lainnya. 
Setelah kompilasi selesai dilakukan, 
binary helloworld akan dihasilkan. Kita 
bisa menjalankan binary yang dihasilkan 


dengan perintah berikut: 
S ./helloworld 

Ketika dijalankan, sebuah window de- 
ngan title Hello World akan ditampilkan. 
Ketika kita klik pada tombol Close win- 
dow tersebut, window akan menghilang, 
namun program belum dihentikan. Un- 
tuk menghentikan program, kita bisa 
menekan kombinasi tombol Ctrl-C di shell 
tempat kita menjalankan program hello- 
world tersebut. 

Hal ini disebabkan karena kita belum 
memroses signal untuk aksi Close terse- 
but. Signal akan dibahas di akhir tulisan. 
Untuk sementara, semua contoh sebelum 
pembahasan signal harus diterminasi de- 
ngan Ctrl-C. 

Coba lihatlah ukuran binary helloworld 
yang dihasilkan. Berikut ini adalah contoh 
di komputer penulis: 

S ls -al helloworld 
EE 1 mop users 7488 2007-11 - 
25 14315 nelloworlas 

Bisa dilihat, ukuran helloworld di kom- 
puter penulis hanyalah 7488 byte. Sangat 
kecil, bukan? Walau demikian, program 
helloworld tersebut membutuhkan cukup 
banyak pustaka. 

$ ldd helloworld| wc -1 
33 

Di sistem Anda, pustaka dan jumlah 
pustaka bisa berbeda. Walau demikian, se- 
cara umum, kita tidak perlu khawatir den- 


www.infolinux.web.id 


gan banyaknya kebutuhan pustaka terse- 
but. Pustaka tersebut tersedia di hampir 
semua distribusi Linux general purpose 
yang datang dengan X. 


Penjelasan source code: 
O header <gtk/gtk.h> 


semua widget, variabel, fungsi, dan 


mendefinisikan 


struktur data yang tersedia di GTK+, 
termasuk header yang dibutuhkan se- 
perti glib.h dan gdk.h. 

O Kita mendefinisikan variabel window: 

GtkWidget *window; 

O Berikutnya, kita perlu menginisialisasi 
GTK+, yang akan mengatur semua 
yang dibutuhkan untuk bekerja dengan 
GTK+, termasuk display. 

gek imit (Sarge, arcy) ; 

O Sebagai catatan, kita melewatkan argc 
dan argv di gtk_init dan GTK+ akan 
mem-parsing argumen yang ada, kemu- 
dian membuang argumen yang dike- 
nal. 

O Pembuatan dan pengaturan properti 
window (GtkWindow): 

window = gtk window new (GTK_ 
WINDOW_TOPLEVEL) ; 

gek window set title (Cmk 
WINDOW (window), “Hello World”); 

O Pembuatan window bisa dilakukan 
dengan fungsi gtk window new Q). 
Untuk mengubah title, kita bisa mem- 
pergunakan gtk window set title(). 
Secara umum, untuk bekerja dengan 
GtkWindow, kita bisa mempergu- 
nakan fungsi yang diawali dengan 
gtk window " 

O Selain itu, dalam GTK+, kita akan ban- 
yak melakukan casting ke tipe yang 
bersesuaian. gtk window set title() 

membutuhkan GtkWindow, sementara 

window bertipe GtkWidget. 
void gtk window set title 
(GtkWindow *window, const gchar 
*title); 

O Widget kemudian ditampilkan dengan 

gtk_widget_show(): 
gtk widget show (window): 

O Setelah semuanya siap, kita masuk ke 

main loop dengan memanggil: 
gekimata i 

@ Main loop akan mengambil kontrol dan 
memroses event sampai gtk main 
guit() dipanggil atau program ditermi- 
nasi. 


www.infolinux.web.id 


Untuk referensi, bacalah dokumentasi 
API GTK+, yang bisa diakses di: http://de- 
veloper.gnome.org/doc/API/2.0/gtk/index. 
html. 

Perhatikan juga hirarki objek yang bisa 
didapatkan dari referensi tersebut. 


Berbagai widget dasar 

Di bagian berikut ini, kita akan memba- 
has berbagai widget dasar, yang umumnya 
ditemukan dalam berbagai aplikasi dunia 
nyata. GTK+ memiliki sangat banyak wid- 
get dasar. Kita hanya membahas beberapa 
di antaranya. 


GtkLabel 


Kita akan mulai dengan GtkLabel, wid- 
get yang menampilkan teks, yang sangat 
umum ditemukan dalam hampir semua 
aplikasi GUI. 


label.c 
#include <gtk/gtk.h> 


ine mataline arge, char * argv ||) 


{ 


GtkWidget *window, *label; 
guante sang) 


window = gtk_window_new (GTK_ 
WINDOW TOPLEVEL) ; 
quid ette ses ire EdIE 


(window, 400, 100); 


label = gtk label new (Hello 
World 005 


gtk container add (GTK CONTAINER 


(window), label); 
gtk widget show all (window); 
gtk matm ()) p 
retten 0; 


dë 


output 

Ketika dijalankan, sebuah window beru- 
kuran 400x200 akan ditampilkan. Di 
dalam window tersebut, terdapat sebuah 
label yang berisikan teks “Hello World 
3 


TUTORIAL GTK+ 


penjelasan 

@ Untuk mengatur ukuran minimum 
widget, kita bisa mempergunakan gtk 
widget set size reguest(). 

@ Untuk membuat GtkLabel baru, kita 
bisa mempergunakan: 

GtkWidget* gtk label new 
(const gem srr). 

@ Untuk menambahkan GtkLabel ke 
dalam window utama, kita memper- 
gunakan fungsi gtk container add 
0. Perlu diperhatikan, GtkWindow 
adalah anak dari GtkBin, yang meru- 
pakan anak dari GtkContainer (per- 
hatikan hirarki widget pada pemba- 
hasan Hello World). Casting perlu 
dilakukan. 

gtk container add GTK (CONTAINER 
(window), label); 

O Kita menampilkan window dan anak- 

anaknya (secara rekursif) dengan: 


gtk widget show all (window); 


GtkButton 

Contoh berikutnya adalah GtkButton, 
yang juga sangat umum ditemukan dalam 
program GUI. 


button.c 
#include <gtk/gtk.h> 


ine main (int arga, char * argv ll) 
GtkWidget *window, *button; 
gtk imit (sarge, aroy) s 
window = gtk_window_new (GTK_ 
WINDOW TOPLEVEL) ; 
dik WIGGEE get Size request 


(window, 400, 100); 


button = gtk button new with label 


(Klik saya): 


gtk container add (GTK CONTAINER 


(window) , button): 

gtk widget show all (window): 
dik. maal); 

Lectura 0; 


EH 


INFOLINUX ® 01/2008 


TUTORIAL GTK+ 


penjelasan 
O Untuk membuat GtkButton baru, salah 
satu fungsi yang dapat dipergunakan 


adalah: 
GtkWidget* gtk_button_new_ 
with label (conse gehar 
*label) ; 
GtkToggleButton 


GtkToggleButton adalah widget button 
yang bekerja secara toggle. 


toggle.c 


#include <gtk/gtk.h> 


ine mata (Int ange, char *acgv LI) 


{ 


GtkWidget *window, *toggle button; 
dik imit (arge, arcy) ; 


window = gtk window new (GTK_ 
WINDOW_TOPLEVEL) ; 
gtk widget get ie iese 


(window, 400, 100); 


toggle button = gek toggle button. 


New va timeline (_ Toggle 0 


gtk container add (GTK CONTAINER 


(window), toggle button); 
gtk widget show all (window); 
Selena, 


return 0; 


Ë 


penjelasan 
O Untuk membuat GtkToggleButton 
baru, salah satu fungsi yang dapat di- 
pergunakan adalah: 
GtkWidget* gtk toggle button 


new with mnemonic (const gchar 


#label); 


GtkCheckButton 
Merupakan widget toggle button yang diak- 


tifkan dengan tanda centang (Y). 


check.c 
Hinelude <gck/gek.h> 


ine main (int arge, Char * arcc ||) 


58 01/2008 E INFOLINUX 


GtkWidget *window, *check; 
Gres imit (targe, E 


window = gtk window new (GTK_ 
WINDOW TOPLEVEL) ; 
gtk widget eet size Teguest 


(window, 400, 100); 


check = gtk check button new with 
label (Pilihlah aku jadi pacarmu : 


pi 


gtk container add (GTK CONTAINER 


(window), check): 
gtk widget show all (window): 
gek main) p 
HE Elda Op 


Ë 


penjelasan 
@ Untukmembuat GtkCheckButton baru, 
salah satu fungsi yang dapat dipergu- 
nakan adalah: 
GtkWidget* des cheek button 
new with label (const gchar 


*label); 


GtkRadioButton 

GtkRadioButton merupakan widget yang 
umum digunakan untuk memilih satu dari 
beberapa pilihan yang tersedia. 


radio.c 
#include <gtk/gtk.h> 


ine main (Int arge, “char arm ii) 


{ 


GtkWidget *window, *radio; 
dik imit (Sarge, arcy) 


window = gtk window new (GTK_ 
WINDOW TOPLEVEL) ; 
gtk widget gert size TEGESE 


(window, 400, 100); 


radio = gtk radio button new with 


label (NULL, Hanya satu pilihan); 


gtk container add (GTK CONTAINER 


(window), radio); 
gtk widget show all (window); 
gtk main (): 
return 0p 


li 


Penjelasan: 

O Untuk membuat GtkRadioButton baru, 
salah satu fungsi yang dapat dipergu- 
nakan adalah: 

GtkWidget* dik raco SEGA | 
new with label (GSList 
*group, 
const gchar *label) ; 

O Untuk membuat anggota dalam satu 
group, salah satu fungsi yang bisa di- 
pergunakan adalah: 

GtkWidget* gek raco button 
new with label from widget 
(GtkRadioButton *radio_ 
group member, 


const gchar label” 


GtkEntry 
GtkEntry merupakan widget untuk me- 
minta input teks satu baris. 


entry.c 


#include <gtk/gtk.h> 


ine main (ame arge, Char * argv E) 


{ 


GtkWidget *window, *entry; 
gek imit (earge, arsy), 


window = gtk window new (GTK_ 
WINDOW TOPLEVEL); 
gtk widget ger lze ede is 


(window, 400, 100); 


ent = gtk entry new () 3 

gek entry eet visibility (GTK 
ENTRY (entry), FALSE); 

UE 
ENTRY (entry), '*'); 


gtk container add (GTK CONTAINER 


(window), entry); 


www.infolinux.web.id 


gtk widget show all (window) ; 
gtk maın(); 
return @; 


i 


Penjelasan: 

O Untuk membuat GtkEntry, kita bisa 
mempergunakan salah satu fungsi beri- 
kut: 

GtkWidget* gik entry new 
(vosd); 

O Untuk mengatur agar entry digunakan 
untuk meminta password (setiap kara- 
kter yang diketik diwakili dengan *), 
kita bisa mempergunakan fungsi se- 
perti contoh: 

gtk entry get visibility (GK 
ENTRY (entry), FALSE); 
gek entry get invisible Enar 


(GTK_ENTRY (entry), `*'); 


Container 


Di bagian ini, kita akan membahas be- 


berapa container yang ada, baik decorator 


container (menambahkan fungsionalitas 
ke anak) ataupun layout container (meng- 
atur layout). 


GtkHBox dan GtkVBox 


GtkHBox adalah box yang menyusun 
semua anaknya secara horizontal (men- 
jadi satu baris, banyak kolom) dan Gt- 


kVBox adalah box yang menyusun semua 
anaknya secara vertikal (menjadi banyak 
baris, satu kolom). Keduanya diturunkan 
dari GtkBox. Dalam penggunaan dunia 


nyata, keduanya sering kali dikombinasi. 
Misal: beberapa hbox di dalam vbox. 


hbox.c 
#include <gtk/gtk.h> 


ine main(int arge, char * arw]]) 


{ 


GtkWidget *window, *labell, 
*label2, *hbox; 


gek init (carge, arcy); 
window = gtk window new (GTK_ 


WINDOW TOPLEVEL) ; 


gtk widget get Size u gie oe 


www.infolinux.web.id 


(window, 400, 100): 


tabs = gtk label new (melle 
World): 
label2 = gek label mew den 


olleH); 


hbox = gtk hbox new(TRUE, 5); 

dik Box peck stert deteaultes (GWK 
BOX (aoo), labeli) z 

questo peck start deteaulte (GNK 
BOX (abo), label2) z 


gtk container add (GTK CONTAINER 


(window), hbox) ; 


gtk widget show all (window) ; 


gek marn () p 


return 0; 


dë 


vbox.c 
#include <gtk/gtk.h> 


Ame mein (dit arce, Coar * “argv il) 
( 
Gtkwidget “window, *labell, 


*label2, *vbox; 


grek imit sarge Caro); 


window = gtk window new (GTK_ 
WINDOW TOPLEVEL) ; 
gtk widget get size TEGESE 


(window, 400, 100); 


labeli = gtk label new elle 
Worle 2) ) z 
label2 = duk label mew lion 


olleH); 


vbox = gtk_vbox_new(TRUE, 5); 

gtk box pack svar deraulus (ETE 
BOX VO) labeli); 

gtk Be peck ya sud era (ETE 
BOX (voo), label2) z 


gtk container add (GTK CONTAINER 


(window), vbox): 


gtk widget show all (window): 


TUTORIAL GTK+ 


gtk main (): 
WENG UI Os 


ja 


vhbox.c 
#include <gtk/gtk.h> 


ine maın\ıntrarge, char = argvl]) 
{ 

GtkWidget *window, *labell, 
*label2, *label3, *hbox, *vbox; 


ik init (carge, Saray), 


window = gtk_window_new (GTK_ 
WINDOW TOPLEVEL); 
gtk widget set Size TeguegT 


(window, 400, 100); 


labeli = gtk label new (melle 
women, 

label2 = gtk label mew W 
Ollem) z 

labels = gtk label new (World 


Hello :)); 


hbox = gtk hbox new(TRUE, 5); 

gtk box pack start dereulus (GK 
BOX (abe), label i); 

gtk boz pack start defeults (GK 
BOX Inbox label 


vbox - gtk vbox new (TRUE, 5): 

gtk box pack start dereulus (CUK 
BOX (vbox), hbox); 

gtk boz pack start defewlts (GK 
BOX (voo), labels); 


gtk container add (GTK CONTAINER 


(window), vbox): 
gtk widget show all (window); 
gtk main (): 
return 0; 
E 
Penjelasan 
O Untuk melakukan packing dari awal se- 


cara default, fungsi berikut bisa diper- 
gunakan: 


INFOLINUX = 01/2008 59 


TUTORIAL GTK+ 


void gek box pack start defaults 
(GEkBox “box, 
GtkWidget *widget); 


GtkTable 


GtkTable akan mengatur widget dalam 
baris dan kolom, seperti halnya tabel. 
Dengan demikian, dari awal, developer su- 
dah mengatur terlebih dahulu layout yang 
akan dibangun dan widget apa menempati 
sel berapa sampai berapa. 


table.c 
#include <gtk/gtk.h> 


ine moi (at erge, char * arqyv i) 
{ 

GtkWidget *window, *labell, 
*label2, *label3, *table; 


gek rale (Sarge, argv) p 


window = gtk window new (GTK_ 
WINDOW_TOPLEVEL) ; 
gtk widget se. size request 


(window, 400, 100); 


labeli = gtk label new (Helle 
world sy); 

label2? = gtk label new (i: Crow 
onlen), 

labels = gek label new (World 


Hello :)): 


table gek table new (2, 2, 
TRUE) ; 


dek table attach cefeultces (ET 
TABLE (table), labell, 0, 1, 0, 1): 

gtk table attach defaults (CTK 
TABLE (table), Jabel2, il. 2, 0, 3: 

gtk table attach deroules (CMK 


TABLE (table), label3, 0, 1, 0, 2): 


gtk container add (GTK CONTAINER 


(window), table): 
gtk widget show all (window); 


gek main() 


return 0; 


E 


60 01/2008 E INFOLINUX 


Penjelasan: 

O Untuk memasukkan widget ke suatu 
GtkTable dengan pengaturan default, 
fungsi yang dipergunakan adalah: 

void Grek cable actach Geraules 
(GtkTable *table, 
GtkWidget *widget, 
guinte left actach, 
gurne right artach, 
guinte op attacca, 
guine bottom attach) ; 


GtkFixed 


Merupakan container yang menata widget 
di dalamnya dalam posisi absolute ber- 
dasarkan koordinat pixel. 


fixed.c 
#include <gtk/gtk.h> 


dm alaa (ame arge, char 2 arc il) 
{ 

GtkWidget *window, *labell, 
*label2, *label3, *fixed; 


gek imite (arge, Largm); 


window = gtk window new (GTK_ 
WINDOW TOPLEVEL) ; 
dil widget gert eize diese 


(window, 400, 100); 


Tabel = set label new (Hello 
World =:)); 

Tabel2 = gtk label new () 2 Gilo 
Ollen) z 

label3 = gtk label new (World 


HS 
fixed = gtk fixed new (); 


dik bena pat (STR EE (ie) 
label1, 10, 10); 


gek fixed put (GIK FIXED (fixed), 
labels, 300, 505 


Sie pat (STR EE eet 
leæbel3, 100, 10); 


gtk container add (GTK CONTAINER 


(window), fixed) : 


gtk widget show all (window): 


gek maan) 
return 0; 


JE 


Penjelasan: 

O Untuk meletakkan widget pada po- 
sisi tertentu, fungsi berikut bisa digu- 
nakan: 

void EE put 

(GtkFixed “fixed, 

GtkWidget “widget, 


into 


gume V) p 


GtkExpander 

GtkExpander mengizinkan pengguna un- 
tuk menyembunyikan/menampilkan child 
widget dengan klik pada segitiga expander. 
Umumnya, digunakan untuk menampil- 
kan informasi detail. 


expander.c 
#include <gtk/gtk.h> 


ine mein (int arge, char *arv|]) 


{ 


GtkWidget *window, *labell, 


*expander; 
gek imit (Sarge, Sara); 
window = gtk_window_new (GTK_ 
WINDOW TOPLEVEL) ; 
gëk widget eet eize ode 


(window, 400, 100); 


label1 = gtk label new (Baris1\ 


nBaris2\nBaris3); 


expander = gtk_expander new with_ 


miemonte (| Detail); 


gtk container add (GTK CONTAINER 


(expander), labell): 


gek expander set expanded (GUNS 
EXPANDER (expander), TRUE) ; 


gtk container add (GTK CONTAINER 


(window), expander) ; 


gtk widget show all (window); 


www.infolinux.web.id 


german); 


return 0; 


E 


Penjelasan 
O Untuk membuat GtkExpander, kita 
bisa mempergunakan: 
GtkWidget* ques 
expander new with mnemonic 
(const gchar “label): 


@ Untuk mengatur status ekspansi, gu- 


nakanlah: 
void gek expander se) 
expanded (GtkExpander 
*expander, 


gboolean expanded) ; 

O Untuk menambahkan child widget, gu- 

nakanlah: 

void gekzeontalmerrsadd 
(GtkContainer *container, 


GtkWidget *widget) ; 


Signal 

Secara sederhana, signal dapat diartikan 
sebagai pemberitahuan kepada aplikasi 
bahwa sesuatu telah terjadi, misal user 
klik pada button. Pasangan harmonis dari 
signal adalah callback, yang merupakan 
fungsi yang dipanggil ketika signal terten- 
tu dikirimkan. 


Contoh 1 


Kita akan membahas signal dan callback 
ketika user klik pada tombol Close di win- 
dow utama aplikasi. 


signall.c 
#include <gtk/gtk.h> 


static void destroy (GtkWidget 


*window, gpointer data) 


{ 


gtk malim cuit (); 


Ta 
ine mataline erge, echar * arm |) 
( 

GtkWidget *window; 


Gtk init (Sarge, aro) 


window = gtk_window_new (GTK_ 


WINDOW TOPLEVEL) ; 


www.infolinux.web.id 


gtk window set title (GEK. 
WINDOW (window), Hello World); 


g signal connect (GZOBJECT 
(window), destroy, G CALLBACK 
(destroy), NULL); 


gtk widget show (window); 
giek mainh) p 
return 10; 


E 


Penjelasan 
O Untuk menghubungkan signal, kita 
bisa mempergunakan: 
gulong d signal connect (gpointer 
object” conse gehar sign nane, 
Gcallback handler, gpointer data) 
O Berikut ini adalah format callback 
(kecuali event—tidak dibahas saat 
ini): 
state wod callback ungale 


(GtkWidget *widget, 


/* argumen lain yang 
mungkin */ 


gpointer data); 


Contoh 2 


Di contoh 2, kita akan membahas argumen 
keempat dari g signal connect (), di mana 
kita akan menempatkan dua widget (Gt- 
kEntry dan GtkButton), dan ketika button 
di klik, maka kita akan menampilkan isi 
dari GtkEntry. 


Signal2.c 


#include <gtk/gtk.h> 


static void destroy (GtkWidget 
xwindow, gpointer data) 
{ 

gtk maim cuit 0); 


E 


statie void) button clicked 
(GtkButton *button, GtkWidget 
*entry) 
{ 

g_print (%s\n, gtk_entry_get_ 
bet (ETE ENTRY (ens E 


TUTORIAL GTK+ 


he 


int maın(ınt arge, char * argv |) 
{ 
GtkWidget *window, *entry, 


button, vor, 
gek Inite (arge, arg), 


window = gtk_window new (GTK_ 
WINDOW TOPLEVEL); 

gek window set title (ETE. 
WINDOW (window), Hello World); 


Gusigneal connect (G OBAHET 
(window), destroy, G CALLBACK 
(destroy), NULL); 


entry = gtk entry mew (); 


button = gtk button new with 
miemonte ( Get Data) s 

g sigpal connect (G OBJECT 
(button), elieked, (6 CALLBACK 
(oucton clicked), (gpointer) entry); 
vbox = gtk vbox new (TRUE, 5); 


gtk box pack start de als (CTK 
BOX (box) ente), 

gtk box peck start dereules (CMK 
BOX (vbox), button); 


gtk_container add (GTK_CONTAINER 


(window), vbox); 
gtk_widget show all (window); 
gek man), 

GEL. 0z 


Ié 

Seru, bukan? 

Sampai di sini dulu pembahasan kita 
untuk seri pertama tulisan. Untuk be- 
berapa contoh lain tentang GTK+, ba- 
calah juga tulisan tentang pembuatan 
front end untuk program ps2pdf, yang 
juga dapat ditemukan di InfoLINUX edisi 
ini. 

Sampai ketemu pada seri berikutnya, 
dimana kita akan membahas penggunaan 
GTK+ dengan bahasa Python. E 

Noprianto [noprianto@infolinux.co.id] 


INFOLINUX = 01/2008 61 


TUTORIAL PS2PDF 


ntuk menghasilkan PDF dari PS, kita bisa mempergunakan program ps2pdf, yang 





Akan lebih mudah rasanya kalau kita bisa 
mempergunakan front end grafikal sehing- 
ga file input dan output bisa dipilih dengan 
mudah, dan sejumlah opsi tambahan bisa 
diset dengan mudah pula. Di tulisan ini, 
kita akan membangun front end grafikal 
untuk program ps2pdf, memanfaatkan 
toolkit GTK+ dan bahasa C. Front end 
tersebut akan kita beri nama nops2pdf. 

Program yang dibangun spesial untuk 
Tim Grafis dan Layout InfoLINUK ini ma- 
sih jauh dari sempurna sebagai front end 
untuk program ps2pdf (gs), yang sangat 
kompleks. Namun, karena front end ini 
dilisensikan di bawah GPL, maka siapapun 
bisa membuatnya lebih baik lagi. 

Dalam membangun front end, kita beru- 
saha hanya menggunakan pustaka GTK+ 
dengan widget standar, tanpa pustaka tam- 
bahan lain, sehingga harusnya bisa berjalan 
pada cukup banyak distribusi Linux yang 
datang dengan pustaka GTK+ 2.x. 

Semua program di dalam tulisan ini 
dibangun di atas distribusi Linux Singkong 
1.0  (http://noprianto.com/singkong.php), 
yang kompatibel dengan Slackware 12, 
namun seharusnya bisa diterapkan pada 
distribusi lain tanpa masalah. Versi GTK+ 
yang digunakan adalah 2.10.13 dan versi 
Glib yang digunakan adalah 2.12.12. 

Sebagai catatan, versi terbaru program 
selalu bisa didapatkan di www.noprianto. 
com. 

Berikut ini adalah source code nops2pdf. 
c. Pembahasan akan dilakukan setelah 


62 01/2008 E INFOLINUX 


source code. 


EIERE 
#include <gtk/gtk.h> 


[E 
# nops2pdf 
2 (e) Noperanto, 2007 
* <nop@noprianto.com> 


* http://www.noprianto.com 


= GBL 


* 


sy 


#define APP NAME nops2pdf 
#define APP VERSION 0.5 
#define AUTHOR INIT Noprianto 


<nop@noprianto.com> 


#define PS2PDF BIN /usr/bin/ps2pdf 


enum 
OPT NAME = 0, 
OPT VAL, 
COLUMNS 


Ji 


typedef struct 


{ 


gchar *name; 
gchar *value; 


| OptionItem; 


const Opi onlen option last [| = 


umum ditemukan dalam berbagai distribusi Linux. Sekilas, program tersebut 
sederhana untuk digunakan, namun ketika kita ingin memberikan beberapa opsi 


tambahan, panjang perintah yang bisa diketikkan bisa mencapai ratusan karakter. 


CompatibilityLevel, 1.3}, 
PDFSETTINGS, /prepress}, 
AutoRotatePages, /All}, 
CompressPages, true), 


SubsetFonts, true), 


{ 

{ 

{ 

{ 

{ 

{MaxSubsetPct,100}, 

{Convert CMYKImagesToRGB, false}, 

{AutoFilterColorImages, false}, 

{DownsampleColorImages, false}, 

{ColorImageResolution, 300}, 

{ColorImageDownsampleType, / 

Pieubie), 
{AutoFilterGrayImages, false}, 
{DownsampleGrayImages, false}, 
{GrayImageDownsampleType, / 

Bicubic}, 
{GrayImageResolution, 300}, 
{MonoImageFilter, / 

CCITTFaxEncode}, 
{DownsampleMonoImages, false}, 
{MonoImageDownsampleType, / 

Bicubic}, 
{MonoImageResolution,1200}, 
{NULL, NULL} 


Ë 


dear Apr mle = NUNG, “OWE | 
file = NULL; 


statie void cnoose imput mle 
(GtkButton *button, GtkWindow 
#parent) 


| 


GtkWidget *dialog; 


www.infolinux.web.id 





TUTORIAL PS2PDF 


CR: 


rInput/Output 


nops2pdf version 0.5 D o ox 





Input file /home/DATA/NOP/home/temp/learn/gtk/nops2pdf/linux-copy.ps 











Output file /home/DATA/NOP/home/temp/learn/gtk/nops2pdf/out.pdf 














-Options 

Option Value 
CompatibilityLevel 13 
PDFSETTINGS /prepress 
AutoRotatePages /All 
CompressPages true 
SubsetFonts true 
MaxSubsetPct 100 
ConvertCMYKImagesTORGB false 
AutoFilterColorlmages false 
DownsampleColorlmages false 
ColorlmageResolution 300 


ColorlmageDownsampleType /Bicubic 
AutoFilterGraylmages false 
DownsampleGraylmages false 
GraylmageDownsampleType /Bicubic 
GraylmageResolution 300 
/CCITTFaxEncode 
DownsampleMonolmages false 


Monolmagerfilter 


LManalmanaNawneamnletuna /Riruhir 








Actions 











29 About 





nops2pdf. 


Gela lema isen 2f pS, SE all; 


/* file filter for dialog “/ 

tips = gtk ule Milter mew (); 

gtk mle ilter gert name (E_E, 
PostScript files); 

dek ile Milter add! pattern (£ Da, 
229); 


E all = gek nile ter new () p 

gek ile milter sert mama (£ all, 
Alles)” 

gtk mle die tada patterm (£_ all, 
os 
dialog = dik Hie ehoosser dialogo 


new (Choose input file, \ 


parent, GTK FILE CHOOSER ACTION) 


OPEN, \ 

GTK STOCK CANCEL, GIH RESPONSE 
CANCEL, \ 

GER STOCK OPEN, STR RESPONSE 
ACCEPT, NULL); 


/* apply filter */ 

dek. Hie Chooser add ilan (GMK 
PIE CHOOSER (dialog), £ ps); 

gtk Mle Chooser ace Mer (GMK 
FILEFCHOOSER (dialog), tali), 


gine result = grk dialog run GTK 
DIALOG (dialog)); 
if (result == GTK RESPONSE ACCEPT) 


( 


64 01/2008 E INFOLINUX 


Sa Execute 






input ile = gek le Chooser get 


filename\ 
(GTK FILE CHOOSER (dialog) ): 
GE lawe tem set label (button, 
SEHR 
} 
else 
{ 
input Hie = NULL, 
gtk button set label (button, 


Choose input file); 


IS 


gek widget destroy (dialog); 


be 


Starle vold choose opus ile 
(GtkButton *button, GtkWindow 
*parent) 
{ 

GtkWidget *dialog; 

Gelema lema een wii CE, wê alip 


/* file filter for dialog */ 

E all = gek lee new () p 

gek mle ilter ser mama (2 all, 
All files); 

gtk ile Milter add pattera (£ all, 
08 

“pad: = gek mile Mes new () p 

gek ile milter gert neme EE 
PDF files); 

gtk ile Milter add pattern (£ all, 
* DCE) g 


dialog = gtk mle chooser dialog 

new (Choose output file, \ 

parent, SEK PILE CHOOSER ACTION) 
SAVE, \ 

GTK STOCK CANCEL, GIH RESPONSE | 
CANCEL, \ 

CTK STOCK SAVE, GI RESPONSE. 
ACCEPT, NULL) ; 


/* apply filter */ 

gtk mie Chooser add ileer (CTK 
FINE EHOOOSBR (dialoe), it pdf); 

gek Mle chooser dal Mes (CTK 
FILE CHOOSER (dialog), E all); 


gint result gek cualeg Fan (CWK 
DIALOG (dialog) ) ; 
1f (result == GTK RESPONSE ACCEPT) 
{ 
output file = dik ide chooser gern 
filename \ 
(GTK FILE CHOOSER (dialog) ); 
dik button set label (button, 
output tle); 
} 
else 
{ 
output file NULL: 
dik button set label (button, 


Choose output file): 


Ia 


gek widget destroy (dialog); 


I 


static void show about (GtkWidget 
*button, GtkWindow *parent) 


{ 


GtkWidget *dialog; 


const gchar * authors[] = (AUTHOR 
INIT, NULL} ; 


dialog = dik about dialog new (); 


gtk about dialog set mame (CTK 
ABOUT DIALOG (dialog), APP NAME); 

gk about ditalog set version (GTK 
ABOUT DIALOG (dialog), APP VERSION); 

gtk about dialog set copyright 
(GTK ABOUT DIALOG (dialog), (c) 
Noprtenter 2007); 


gtk about dialog set comments 


www.infolinux.web.id 


(GTK ABOUT DIALOG (dialog), Special 
for intolim a); 

gëk about ciealog set license (GK 
ABOUT DIALOG (dialog), GPL); 

gek about dialog set website (GTK 
ABOUT_DIALOG (dialog), http://www. 
Nope anto com, 

gtk about dialog set authors (GTK 
ABOUT DIALOG (dialog), authors) ; 


gtk dialog run (GTK DIALOG 


(dialog) ) p 


gtk widget destroy (dialog); 


e 


static vold) cell ecited! 
(GtkCellRendererText *renderer, 
gchar *path, \ 
genar “new text, Cree Yeni 

*options) 
{ 

GtkTreelter iter; 

Gela e Me SIN tiese model, 


LE (g escl gtrceesecmo (new Het, 
) la 0) 
tree model = gtk tree view get 
model (options); 
iE (gtk tree model get iter Erom 
string (tree model, &lter, patin) ) 
gtk liest store set (CIX LIST 
STORE (tree_model), \ 
Green, OPT VAL, new bet, 


static vold setup options (GEkWidgee 


*options ) 
GtkCellRenderer *renderer; 


GtkTreeViewColumn *column; 


EE EE 
new (); 
column = gtk_tree view column new 
with attributes (\ 
Option, renderer, text, 


OPT NAME, NULL); 


www.infolinux.web.id 


gekiereeiviewsappendreolumn (CTK 


TREE VIEW (options), column); 


renderer. = Gek, cell renderer best 
new (); 

g object set (renderer, 
editable, TRUE, editable-set, 
TRUE, NULL); 


g signal connect (G OBJECT 
(renderer), edited, 1 
G CALLBACK (cell edited), 


(gposnter) options); 


column = gtk tree view column new 
with attributes (\ 
Value, renderer, text, 
OPT VAL, NULL); 
dik tree view append column (CTK 


TREE VIEW (options), column); 


E 


statie vota do converte (GEKWLcget 
#button, GtkTreeView *options) 
GtkTreelter iter; 
GektreaModel, cree model; 


gehas “opeilen nam *Opelon vale; 


gchar *temp = NULL; 
gchar *cmd args = NULL; 


gchar *real command = NULL; 


GtkWidget *dialog; 


Geknidget 'perent temo, “parent 


window; 


gboolean status = FALSE; 


gint error code, 


/* parent get parent get parent 
p, fx me :p */ 

parent temp = dik widget get 
parents (suceten); 

parent temp = gek widget get. 
parent (parent temp); 

parent temp = gek widget get. 
parent (parent temp); 

parent window = gtk widget get 


parent (parent temp); 


/* check for i/o files */ 
i (impute fle == NULL || output 


TUTORIAL PS2PDF 


file, == "NULL, 
{ 
dialog = gtk message dialog new 
(GTK WINDOW (parent window) , \ 
GTK DIALOG MODAL, N 
GTK MESSAGE ERROR, 
GTK BUTTONS OK, N 
Please choose input/output 


file first); 


gtk window set title (GTK WINDOW 


(dialog); Error); 


gtk dialog run (GTK DIALOG 


(dialog): ) p 


gek widget destroy (dialog); 


ISIE WICIA $ 


E 


eek widget set scehctelve (parent 


window, FALSE); 


/* generating PDF may take loooong 
time */ 
wale (grk events pending ()) 
{ 
gek main Lceration () z 


E 


/* get options, build command args 
xy 
tree model = gtk tree view get 


model (options); 


gtk tree model get Ger Ese 


(Gree model Eden 


do 
{ 
gtk tree model get (tree model, 
&iter, \ 
OPT NAME, &option_ 
name, -1); 
gtk tree model get (tree model, 
&iter, \ 
OBT WAL, option value, 1), 


if (option name != NULL) 
temp = gistreonear (=el, 
option name, \ 
=, Opelom value, 


NULL 


INFOLINUX = 01/2008 65 


TUTORIAL PS2PDF 


cid ergs = g streoncat (temp, 
cmd_args, NULL); 


|; 


) while ( gtk tree model iter next 
(tree model, eLter) ) p 


/* end of command args build */ 


/* command check and exec */ 


if (!g file test (PS2PDF_BIN, \ 


G FILE TEST EXISTS | G FILE 


TEST_IS_EXECUTABLE) ) 
{ 
cemo = dG streoncat (Coulda Hd 
BSD PDE BIN NULL 
dialog - gtk message dialog new 
(GTK WINDOW (parent window) , \ 
GTK DIALOG MODAL, N 
GTK MESSAGE ERROR, 
GTK BUTTONS OK, \ 


temp): 


gtk window set title (GTK WINDOW 


(dialog), Error), 


gtk_dialog_run (GTK_DIALOG 


(eales) ) z 


gtk widget destroy (ciales) 5 
) 


else 


( 


real commend. = ig Strcon E 
(PS2PDE BIN, ||, Emdrargs, N 
» input fle; ; OUTPUT 


file, NULL); 


/* exec here */ 
status = g Spawn command line 
sync (real command, N 
NULL NUDE error code, 
NULL) : 


/* end of exec */ 


temp = NULL; 
ie (error code == 0) 
cemo = g strconcal (Output file; 
, generated, NULL); 


dialog = gtk message dialog new 


66 01/2008 E INFOLINUX 


(GTK WINDOW (parent window) , \ 
GTK DIALOG MODAL, N 
GTK MESSAGE INFO, 
CIK” BUTTONS Ok; N 


temp); 


else 


temp, = g streoncar (Error 
occured, NULL); 
dialog = gtk message dialog new 
(GTK WINDOW (parent window) , \ 
GTK DIALOG MODAL, \ 
GTK MESSAGE ERROR, 
GTK BUTTONS OK, N 
temp); 


la 


gtk window set title (GTK WINDOW 
(dialog), Result 


gtk dialog run (GTK DIALOG 
(dialog) ) p 


gtk widget cestroy (dialog), 


} 


/* end of command check and exec */ 


g_free (temp); 

g tres (option name) p 
g tree (Opticon value); 
g tres (real command) 


g irese (cmd arge); 


gtk widget set sensitive (parent 
window, TRUE); 


hä 


int Main (ane arge, char *arov il) 


{ 


GtkWidget *window; 


GekWrdege Denen Eno SIAL 1, 
alol ©p 
GtkNidget oa about, Stm Gut, 


sotn exec} 


Gel NGGE ien 10, Sirene 


options rame actions p ; 


Gtkiidget #table main, eo 10; 
GtkWidget *hbox actions; 


GtkWidget "options  *scrolledawın: 
Guisltis stones ls us ones 


GtkTreelter iter; 


gurme i = Op 


gchar temp[256]; 


/> Sp imit */ 
gek init (arge, argv); 
/* end of GTK init */ 


/* main window and basic signal*/ 

window = gtk window new (GTK_ 
WINDOW TOPLEVEL) ; 

gtk widget get Size ise eg 


(window, 640, 480); 


gesnprinersltemp, sizeok temp), 
$s version Sa, \ 
APP NAME, APP VERSION); 
gtk window set title (GTK WINDOW 
(window), temp); 
dik container set border width 


(GTK_CONTAINER (window), 10); 


g signal connect_swapped (G OBJECT 
(window), destroy, \ 
G CALLBACK (gtk main quit), 
(gpointer) window); 


/* end of main window setting */ 


/* frame 10 */ 

/* choose input and output file */ 
btn i = gtk button new with label 
(Choose input file): 

btn o - gtk button new with label 


(Choose output file): 


lol, a = gek label new (input 
file): 

lbl © = gtk label new (Output 
file); 


g elgpal connect (CHOBJECT (otm 
i), elicked, \ 
G CALLBACK (choose input file), 1 
(gpointer) window); 
Gusigneal connec (€ OBAIEEST (ben 
o), clicked, \ 
G CALLBACK (choose output file), \ 


(gpointer) window) ; 


/* frame for input/output param */ 


www.infolinux.web.id 


frame io = gtk frame new (Input/ 


Cutout) z 


/* add i/o widget to table */ 

table 16 = gtk table new (2,6, 
TRUE) ; 

gtk table set col spacings (GTK 
TABLE (table 10), SY; 

gtk table eet row spacings (GIK 
TABLE (tale) 5) 


gtk table attach cdetaulte (CIK 


TABLE (table io), ol a, ©, 1, ©, 1); 


gtk table attach dialise (ETE 


TABLE (table io), bta i, 1, 6, 0, 1); 


gtk table attach ed reis (GTX 
TAPIE (table 10), lol ©, ©, 1, 1, 2)7 

gtk table attach detalles (GTK 
TABLE (table 10), bta ©, 1, 6, 17.2); 


gtk container add (GTK CONTAINER 


Mirame 10), table bert? 


/* end of frame 10 */ 


/* Frame Options */ 


/* setup options :) */ 
opdien = gtk trees view new aq), 


setup optioias (Options); 


ligt tote = gtk list tore mew 
(COLUMNS, G TYPE STRING, G TYPE 
STRING); 


wild le (option list [a] name l= 
NULL) 
{ 
gtk list store append. (List 
store, &iter); 
gtk list store gert (List etorre, 
&iter, \ 
OPT NAME, option listlil. 
name, N 
OPT VAL, option list [a] 
value, A 


ir 


1++; 


E 


gtk tree view set model (ETE 
TREE VIEW (options), GTK TREE MODEL 


www.infolinux.web.id 


(List store) ) p 


dro estare (Liet etorre); 


scrolled win = gtk scrolled_ 
window new (NULL, NULL); 
gtk scrolled window set policy 
(GTK SCROLLED WINDOW (scrolled win), 
\ 
GTR POLICY “AUTOMATIC, SIK” 
POLICY AUTOMATIC) ; 


gtk container add (GTK CONTAINER 


(scrolled win), Opt lons)r 


/* frame for options */ 
frame options = gtk frame new 


(Options); 


gtk container add (GTK CONTAINER 


(ErameBopeıong) , sero | led wim) z 


/* end of Frame Options */ 


/* Frame Actions */ 

/* action buttons */ 

btn about = gek button new trono 
stock (GTK STOCK ABOUT); 

btm Ge = gek button ney From 
stock (GTK STOCK EXECUTE) ; 

ben guit = gek button new HEM. 
stock (GTK STOCK QUIT) ; 


g signal connect swapped (G OBJECT 
(ben cuart), elicked, N 
G CALLBACK (gtk main quit), \ 


(gpointer) window); 


g _ signal comect (COBJECIA (oka 
about), clicked, N 
G CALLBACK (show_about), 


(gpointer) window) ; 


g sien connec: (G OBJECT (brn, 
exec), clicked, \ 
G CALLBACK (do_convert), 


(gpointer) options); 


/* frame for actions */ 
frame acuions = gek trans new 


(Aetierns): 


/* add widget to actions frame */ 


hbox actions = gtk hbox new (TRUE, 


TUTORIAL PS2PDF 


Sr 

gtk bed peck start defaults (Cig 
BOX (hbox actions), btn about); 

gtk box pack start defaults (GUS 
BOX ho series) belese) 

gtk bom pack Ee H eet 
BOX (hbox actions), ben quit); 


gtk container add (GTK CONTAINER 
(frame actions), hoor actions); 


/* end of Frame Actions */ 


/* main table layout */ 
table main = gek table new (9, 1, 
RUE) 


/* add frames to main table */ 
gtk table attac detaulte (CIK 
TABLE (table main), frame io, \ 
Ver 
gtk table attach detaulte (CIK 
TABLE (table main), frame_options, \ 
©, l; 2; e 
gtk table attac detaulte (CTK 
TABLE (table main), frame actions, \ 
Vers 


/* end of main table “/ 


/* add table to main window */ 
gtk container add (GTK CONTAINER 


(window), table main); 


/* show all widget */ 
gtk widget show all (window); 


/* gtk main */ 


gtk main (); 
g_ trees (imame mle) p 
g rres (output mle); 


return 0; 


In 


Kompilasi 
Lakukanlah kompilasi dengan perintah 
berikut: 


$ gcc -Wall nops2pdf.c -o nops2par 
“pkg-config --libs --cflags gtk+-2.0 
Setelah itu, kita dapat menjalankan bi- 


nary nops2pdf yang dihasilkan: 


$ /nops2pdn 


INFOLINUX = 01/2008 67 


TUTORIAL PS2PDF 


Penjelasan nops2pdf.c 
O Macro yang penting adalah PS2PDF_ 


BIN. Sesuaikan dengan path binary 
ps2pdf sistem Anda. Program ini be- 
lum menyediakan opsi untuk men- 
gubah lokasi binary ps2pdf. Apabila 
sistem Anda menyimpan binary terse- 
but di path yang berbeda, kompilasi 
ulang-lah program ini atau gunakan- 
lah symlink. 
Enum OPT_NAME, OPT_VAL, COL- 
UMNS dan struktur data Optionltem 
digunakan untuk penggunaan Gtk- 
TreeView, yang digunakan untuk me- 
nampilkan opsi, dimana user bisa men- 
gubah nilai dari opsi tersebut. 
Opsi yang tersedia dan nilai default-nya 
disimpan pada konstanta option_list. 
Saat ini, program belum menyediakan 
fasilitas untuk menambahkan opsi se- 
cara dinamis. Tambahkanlah di bagian 
ini apabila diperlukan (kemudian, laku- 
kanlah kompilasi ulang). Dari sisi peng- 
gunaan, nilai default opsi bisa diedit 
oleh user. 

input file dan output_file, masing-ma- 

sing adalah variabel yang menampung 

file input (PS) dan file output (PDF). 

Fungsi main(): 

O Kita membangun window utama de- 
ngan sebuah table main (GtkTable) 
berukuran 9 (baris) x 1 (kolom). 

@ Baris pertama dan kedua pada ta- 
ble digunakan untuk menampung 
frame io (GtkFrame), yang berisi- 
kan table io (GtkTable ukuran 2x6), 
yang berisikan label dan button un- 
tuk memilih file input dan output. 

@ Baris terakhir pada tabel main di- 
gunakan untuk menampung frame ` 
actions (GtkFrame), yang menam- 
pung hbox actions (GtkHBox), yang 
menampung tiga tombol About 
(menampilkan informasi program), 
Execute (menjalankan ps2pdf) dan 
Ouit (keluar dari program). 

o Di tengah-tengah, table main 
menampung frame options (Gtk- 
Frame), yang menampung scrolled 
win (GtkScrolledWindow), yang 
menampung GtkTreeView, yang 
berisikan sejumlah opsi yang bisa 
diedit oleh user. 

@ Di main(), kita banyak membuat 
komponen user interface dan konek- 


68 01/2008 E INFOLINUX 


si signal: 

e Ketika btni di klik, maka 
choose input file) akan di- 
jalankan. 

e Ketika btn o di klik, maka 
choose output file() akan di- 
jalankan. 

e Ketika btn about di klik, maka 
show about() akan dijalankan. 

e Ketika btn exec di klik, maka 
do convert() akan dijalankan. 

e Ketika btn guit di klik, maka 
gtk main guit() akan dijalankan. 


O Fungsi choose input file): 


@ Kita membuat dua filter: f ps dan 
f all (GtkFileFilter) untuk menye- 
diakan filter file postscript dan 
semua file untuk GtkFileChooser- 
Dialog. 

@ Apabila user memilih sebuah file, 
maka variabel input file akan diset 
dengan path file terpilih dan label 
btn iakan diset dengan nilai input. . 
file. 

@ Sebaliknya, input file diset ke 
NULL dan label btn i diset dengan 
“Choose input file” 


O Fungsi choose output file: 


@ Kita membuat dua filter: f pdf dan 
f all (GtkFileFilter) untuk menye- 
diakan filter file PDF dan semua file 
untuk GtkFileChooserDialog. 

@ Apabila user menentukan output 
file, maka variabel output file akan 
diset dengan path file terpilih dan 
label btn o akan diset dengan nilai 
output file. 

@ Sebaliknya, output file diset ke 
NULL dan label btn o diset dengan 
“Choose output file”. 


O Fungsi show about): 


@ Menampilkan informasi program 
dengan dialog GtkAboutDialog. 


O Fungsi cell edited): 


@ Callback ketika sel pada tree diedit. 

@ Di dalam fungsi ini, nilai baru akan 
diaplikasikan apabila nilai baru ti- 
dak sama dengan string kosong. 


O Fungsi setup options(): 


@ Fungsi di mana kita mengatur ren- 
derer pada GtkTreeView. Saat ini, 
untuk kolom pertama (option), kita 
hanya menampilkan. Untuk kolom 
kedua (value), kita menggunakan ed- 
itable sehingga user bisa mengedit. 


@ Sayangnya, nilai-nilai yang bisa 
diedit harus diketikkan secara man- 
ual. Alangkah baiknya apabila kita 
mempergunakan renderer berupa 
Combobox sehingga user tinggal 
memilih. Atau, kita bisa mempergu- 
nakan renderer berupa spin button 
untuk beberapa nilai integer. 

O Fungsi do convert): 

@ Fungsi untuk memanggil ps2pdf. 

@ Pertama-tama, kita periksa ter- 
lebih dahulu apakah input file dan 
output file diset. Apabila tidak, 
maka program akan menolak untuk 
melanjutkan. 

O Apabila I/O file terpenuhi, kita 
akan mendapatkan semua opsi dan 
nilai yang ada, untuk kemudian 
membangun command line leng- 
kap ps2pdf. 

@ Berikutnya, kita memeriksa ke- 
beradaan PS2PDF BIN dan sekalian 
memeriksa apakah file tersebut bisa 
dijalankan (executable). Apabila ga- 
gal, maka program menolak untuk 
dijalankan. 

@ Apabila sukses, maka command 
line dijalankan dan program akan 
menunggu sampai ps2pdf selesai 
dijalankan. 

@ Program akan melaporkan kepada 
user status eksekusi ps2pdf. 

@ Catatan: agar user tidak mengklik 
tombol-tombol lain selama ps2pdf 
dijalankan, kita mendisable window 
utama. Karena kita tidak mengirim- 
kan window utama pada callback 
do convert, maka kita menggu- 
nakan gtk widget get parent() 
beberapa kali untuk mendapatkan 
parent window. 

@ Source code program ini dilengkapi de- 
ngan beberapa komentar, untuk bebera- 
pa hal yang tidak kita bahas di sini. 


Program ini memiliki banyak kekurang- 
an. Bagi Anda yang senang dengan GTK+, 
banyak hal yang bisa diperbaiki, seperti 
halnya pengaturan opsi yang lebih baik 
(dan renderer yang lebih baik pula), indi- 
kator busy dan pengaturan user interface 
secara umum. 

Sampai di sini dulu pembahasan kita. 
Selamat mencoba! i 

Noprianto [noprianto@infolinux.co.id] 


www.infolinux.web.id 





TUTORIAL GIMP 






Setelah mendapatkan potret wajah yang 
bersih dari noda dan jerawat, tentu kita 
juga ingin melakukan perbaikan (retouch- 
ing) lebih jauh, terhadap detail wajah yang 
lain. Tekstur dan guratan alis akan mem- 
berikan kesan tegas dan mempermanis 
wajah. Maka dari itu, banyak orang yang 
menggunakan pensil alis atau malah tato 
untuk memperoleh kesan ini. Tekstur alis 
yang tegas atau manis memberikan nuansa 
potret wajah yang lebih cerah dan ceria. 


1. Membuka foto wajah 

Untuk langkah pertama yang harus Anda 
lakukan adalah, membuka file foto wajah 
yang ingin Anda buat tekstur alis yang 
lebih tegas. Bukalah foto dengan cara 
meng klik menu File » Open. Setelah foto 
wajah terbuka, lakukan proses Zoom, agar 
mudah terlihat bagian alis yang hendak di- 
retouch. Setelah selesai, foto siap diproses 
lebih lanjut. Foto diambil dari hasil pengo- 





Gambar 1. Membuka file foto wajah. 


70 01/2008 = INFOLINUX 


lahan potret wajah yang telah dibesihkan 
noda dan jerawatnya. 


2. Lakukan seleksi terhadap alis 

Untuk melakukan prosesretouchingtekstur 

alis, maka area alis perlu diisolasi terlebih 

dahulu agar memungkinkan optimalnya 

pemrosesan. Banyak cara untuk melakukan 

isolasi ini, sedangkan cara yang biasa digu- 

nakan oleh penulis adalah dengan: 

O Seleksi area seputar alis. 

O Mendetailkan seleksi, menggunakan 
layer mask. 


Sedangkan rincian dari masing-masing 
langkah tersebut yaitu sebagai berikut: 
O Seleksi area seputar alis. 

e Pilih tool seleksi, agar seleksi dapat 
dilakukan secara bebas, Anda dapat 
memilih menggunakan Lasso Tool. 

e Pilih seleksi seputar alis kiri, kemu- 
dian tekan tombol shift, lanjutkan 
dengan melakukan seleksi seputar 


alis kanan. 











Dokumen Tek: 


| @ (daftar file.txt (524 B Murni 
Gambar 2. Seleksi area sekitar alis. 


da bahasan lalu, telah di bahas artikel GIMP untuk mengubah potret wajah yang bersih 
ari noda dan jerawat. Melanjuti pembahasan sebelumnya, pada artikel kali ini kita akan 
melanjutkan pembahasan GIMP untuk mengedit alis yang terdapat pada potret wajah agar 
wajah dalam foto terlihat lebih cerah dan ceria. 


3. Menyalin hasil seleksi ke dalam lay- 
er baru 

@ Lakukan peng-copy-an 
menekan tombol Ctrl+C. 


dengan 


@ Tempelkan hasil peng-copy-an tersebut 
dengan menekan tombol Ctrl+V. 

@ Anda akan mendapatkan sebuah float- 
ing layer. 

@ Agar floating layer tersebut dapat men- 
jadi sebuah layer, lakukan pilihan ter- 
hadap floating layer tersebut dengan 
melakukan klik. 

@ Pada panel Layers, pilih perintah New 
Layer, maka floating layer yang terpilih 
akan dimantapkan menjadi sebuah 
layer baru, secara default layer ini ber- 
nama Pasted Layer. 








= = IG (daftar file.txt (524 B) Dokumen Teks Murni = RE 
Gambar 3. Mengopy ke floating layer, dan memantapkan floating 
layer dengan perintah New Layer. 


O Klik kanan pada layer baru tersebut 
(Pasted Layer), pada menu yang mun- 
cul, pilih pada menu perintah: Edit 
Layer Attribut. 

O Pada kotak dialog yang muncul, ketik- 
kan nama baru agar layer mudah dike- 


www.infolinux.web.id 


nali. Ketikan: Alis sebagai nama baru 
dari layer tersebut. 





Jaman AAA Kab Ak kaka 
Ble Xtns Help Ble Edit Select View Image Layer Colors Tools Dialogs Filters 
e gp Bsp 200 VS, Dey y 











TT EE 
Edit Layer Attributes 
2 Pasted Gee spa) En 


Layer name: Alis 


D 
. Bantuan Batal x | 
D 
A 








| (@ |daftar_file.txt (524 8) Dokumen Teks Murni 


Gambar 4. Mengganti nama layer baru hasil penempelan (paste) 


4. Masking untuk memperhalus seleksi 

O Klik kanan pada layer Alis, pada float- 
ing menu yang muncul, pilih pada 
menu perintah: Add Layer Mask. 


JA aa IM Edit Layer attributes. 1 ve et 





TIPO TOROS, 2 layers) ON 
Edit Select View Image Layer Colors Jools Dialogs F (7) NewLayer gation 
3 p 300 as 250. BY Duplicate Layer 





Si Merge Down 
& Delete Layer 
®, Layer Boundary Size 
1G) Layer to Image Size 
m, Scale Layer 








KH 
Bemove Alpha Channel y 
N Alpha to Selection Ba: 


Merge Yisible Layers. N Background 
Hatten image 


px = 








| Je Iaftar_file.txt (524 8) Dokumen Teks Murni 


Gambar 5. Menambahkan Layer Mask pada layer alis 


O Pastikan bahwa warna foreground 
adalah hitam, sedangkan warna back- 
ground adalah putih. 

@ Matikan tampilan dari layer Back- 
ground, dengan cara klik pada simbol 
mata yang terletak pada sebelah kiri 


@ Sekarang Anda dapat hanya berkon- 
sentrasi pada area terseleksi di sekitar 
kedua alis. 





“mata alis.xcf-1.0 (RGB, 2 layers) 640x480 


File Edit Select View Image Layer Colors Tools Dialogs Filters 


®© 2 25 2, 5p, 12, 75 30% 325 350 375 
Tj 


a 
E 












a + 
al Dip 


ms 
307.148 (px =|| 300% y Click-Drag to create a new selection Cancel | 
Gambar 7. Tampilan image setelah layer Background nonaktif. 





O Klik pada lambang layer Mask yang 
terdapat pada sebelah kanan layer alis. 
Sehingga layer mask sekarang menjadi 
layer yang aktif. 

O Sekarang lakukan masking dengan 
menggunakan: Air Brush Tool atau 
Paint Brush Tool. Untuk contoh kali ini, 
gunakan Paint Brush Tool. 

O Terapkan parameter Brush sebagai 
berikut : 

Radius: Menyesuaikan kebutuhan. 
Tekanan (pressure): 50 s/d 75. 

O Lakukan masking, hingga didapat 

seleksi alis yang lebih akurat. 





“mata alis.xcf-1.0 (RGB, 2 layers) 640x480 


File Edit Select View Image Layer Colors Tools Dialogs Filters 
® 20 25 30 35 401 @ 








Gambar 9. Menggunakan Blending Mode Overlay. 


TUTORIAL GIMP 


tar nilai 50% - 70%. 








O Sekarang Anda dapat mengubah mode 


blending dari layer alis (ingat, bukan 
layer mask-nya). 





Gambar 10. Menggunakan Blending Mode Perkalian (Multiply). 


O Anda dapat mengubah menjadi: 


e Dari Normal menjadi Overlay 
Pilihan ini berakibat, tekstur alis 
tampak lebih tegas, namun alis 
tetap seukuran apa adanya, tidak 
terjadi penebalan area alis. 






layer Background. 


ez A 
Gambar 11. Hasil akhir apabila menggunakan Blending Mode 
Overlay. 


e "Layers, Channels, Paths, = Ox 


Bimata alisxcf1l = | Otomatis 


‚Layers 





e Dari Normal menjadi perkalian 
(Multiply) 
Pilihan ini berakibat, tekstur alis 


tampak lebih tegas, namun area alis 





d D 


Mode: "Normal 


100,0 E 


Opacity: 
Lock: 








akan mengalami penebalan.m 





=| 
za [a] == EE —— = p te 
277, 77 |px ¥ 200% ¥ Click to paint (try Shift for a straight line, Ctrl... 











MECA 





Gambar 8. Hasil seleksi yang lebih akurat, menggunakan teknik 
masking. 





El 
Background 


5. Mengubah mode blending dan opac- 
ity layer agar tampak lebih alami 

O Tampilkan kembali Layer Background, 
sehingga foto secara keseluruhan akan 

















tampak. E ff ` ' 
m ng O Pastikan bahwa layer alis merupakan | Gambar 12. Hasil akhir apabila menggunakan Blending Mode 
IE SEAN WRATH layer yang aktif. Multiply (Perkalian). 
Gambar 6. Me-non-aktifkan layer Background. O Kurangi nilai opacity-nya, sampai seki- Suwondo [mas_suwondo@yahoo.com] 


www.infolinux.web.id INFOLINUX = 01/2008 71 


TUTORIAL LESS 


engamati beberapa pengguna pemula Linux, seperti staf technical support level 1 di 


tempat kerja, saya melihat ada satu hal yang menarik: rata-rata dari mereka tidak 


familiar dengan program pager multifungsi bernama “less” yang sebenarnya sudah 


kesohor itu. Atau bahkan seringkali tidak familiar dengan konsep pager sama sekali. 


Kadang saya tersenyum dalam hati saat me- 
lihat perintah-perintah apa yang dipilih oleh 
para pemula ini alih-alih less. Misalnya, un- 
tuk melihat isi file, biasanya digunakan “cat 
NAMAFILE'. File yang isinya panjang jadi 
lewat begitu saja di layar dan yang terlihat 
hanya ujung akhirnya saja. Lalu mereka 
akan melakukan scrolling layar menggunak- 
an mouse (menggeser scrollbar). Pemula 
lain ada yang terbiasa menggunakan editor 
teks hanya untuk melihat isi file. Padahal, 
menggunakan editor teks hanya untuk me- 
lihat/mem-browse isi file sebetulnya adalah 
sebuah tindakan ‘overkill’ (berlebihan), la- 
gipula berisiko salah edit lalu ter-save. 


more 
less” adalah salah satu program yang di- 
kategorikan ke dalam jenis ‘pager’ (page = 
halaman). Artinya jika ada output program 
yang panjang, lebih dari satu halaman layar, 
maka kita gunakan less agar tampilnya bisa 
selayar-selayar. Di Unix dahulu kala (dan di 
DOS/Windows, hingga sekarang) program 
pager tradisional yang sering dipakai adalah 
program bernama “more”. Cara pemakaian- 
nya biasanya sebagai berikut: 
$ PERINTAH... | more 
contohnya: 
$ ls -1 | more 
Jika output Is lebih dari sehalaman, maka 
more akan menampilkan dulu halaman per- 
tama, lalu kita menekan tombol, baru more 
akan menampilkan halaman kedua, dan se- 
terusnya. 


72 01/2008 = INFOLINUX 


Namun, kemudian dikembangkan pro- 
gram bernama less yang memiliki kemam- 
puan lebih dari more (nama “less” diambil 
dari permainan makna ganda pepatah Ing- 
gris less is more). Hingga kini program less- 
lah yang lebih banyak dipakai di lingkungan 
Unix terutama Linux, walaupun more tetap 
saja tersedia. 


Cara memanggil 
less dapat kita beri argumen nama (satu atau 
beberapa) file yang ingin kita lihat: 

S less NAMAFILE 

$ less FILE] FILE2 FILE3 ... 

Atau juga kita taruh di sisi kanan pipe un- 

tuk menerima input dari program lain. 

S ls -1 | less 

$ du -sm * | sort -n | less 

$ cat NAMAFILE | less ; # sama 


dengan less NAMAFILE 


Pemakaian dasar 
Setelah masuk ke less, maka less akan me- 
nampilkan status di kiri bawah layar, yang 
bisa seperti ini: 

NAMAFILE 

de 

(END) 


atau: 


(END) artinya teks yang ditampilkan su- 
dah mencapai ujung. Prompt *:” (titik dua) 
artinya less siap menerima perintah. 

Berbeda dengan more, yang jika output 
sudah selesai maka langsung exit dan kem- 


bali ke prompt shell, di less Anda perlu ke- 
luar dulu dengan menggunakan tombol “q”. 
Contoh: 
$ ls -1 | less 
Anda akan masuk ke less yang menampil- 
kan output perintah 1s. Tekan “q” untuk ke- 


luar. 


Navigasi 

Navigasi ke awal dan akhir buffer. Di dalam 
less, tekan “<” (tanda lebih kecil) untuk ke 
awal buffer. Tekan “>” (tanda lebih besar) 
untuk ke akhir buffer. 

Mengetahui posisi saat ini. Tekan “=” 
(sama dengan) untuk mengetahui posisi 
saat ini ada di mana (nama file, baris ke- 
berapa dan berapa). Jika buffer amat be- 
sar dan Anda menuju ke akhir buffer, bisa 
saja less belum menghitung nomor-nomor 
baris, jadi akan menampilkan pesan ‘Calcu- 
lating line numbers... (interrupt to abort)’. 
Jika Anda tidak sabar, tekan saja Ctrl-C. 
Maka ketika Anda menekan “=” setelah 
itu, tidak ada informasi nomor baris, han- 
ya ada informasi posisi dalam satuan byte. 

Berpindah file. Jika Anda me-less dua 
atau lebih file, Anda bisa berpindah-pindah 
file menggunakan perintah *:p” (titik dua, dii- 
kuti huruf p) dan *:n” (titik dua, diikuti huruf 
n). “:p” (previous) untuk ke file sebelumnya, 
“n” (next) untuk ke file selanjutnya. 

Naik dan turun. Tekan tombol panah 
atas, bawah, PageUp, PageDown untuk naik 
dan turun dalam hitungan baris dan hala- 
man layar. 


www.infolinux.web.id 


Scroll horizontal. Default-nya adalah, 
less akan melipat (wrap) baris yang panjang 
ke dalam beberapa baris agar muat. Namun 
jika Anda ingin agar baris yang panjang tidak 
dilipat, Anda bisa menambahkan opsi -S saat 
pemanggilan. Contoh: 

S ls -1R | less -S 
$ legs Se ilei. memi 


Mengeset posisi. Anda bisa menuju loka- 
si atau titik tertentu (seeking) menggunakan 
less. Untuk menuju posisi 80% dari isi file, 
ketikkan “80p”. Untuk menuju ke nomor 
baris tertentu, mis baris 5000, ketik 5000 
diikuti tombol Enter. Untuk memastikan 
apakah benar kita sudah pada lokasi yang 


cc » 


diinginkan, tekan “=” untuk menampilkan 


posisi saat ini. 


Pencarian 
Untuk mencari sebuah teks, tekan “/” (garis 
miring, slash) diikuti teks yang ingin dicari, 
lalu tekan Enter. Cara ini mungkin sudah 
familiar bagi banyak pengguna, karena telah 
ditiru oleh berbagai program popular ter- 
masuk browser Firefox. Setelah menekan 
“7”, less akan mulai mencari dari posisi saat 
itu. Biasanya kalau saya ingin mencari, saya 
tekan “«” (tanda lebih kecil) dulu untuk ke 
awal file, baru menekan “/”. 

Jika teks yang ingin dicari ditemukan, 
less akan berpindah pada posisi baris yang 
mengandung teks sambil meng-highlight 


« 


teks yang dimaksud. Tekan “=” jika ingin 
mengetahui posisi saat ini. Tekan “n” (huruf 
n kecil) jika ingin mencari teks yang cocok 
yang berikutnya. Ulangi menekan n hingga 
Anda menemukan semua yang ingin Anda 
cari. 

Jika ingin mencari ke belakang (back- 
ward), gunakan “N” (huruf N kapital). Kita 
bisa melakukan sebagai berikut: tekan “>” 
(berpindah ke akhir file), tekan “/” + teks + 
Enter, lalu tekan huruf N. Ulangi menekan N 
hingga Anda menemukan semua yang ingin 
Anda cari. 

Default-nya, pencarian bersifat case sen- 
sitive (membedakan huruf besar dan kecil). 
Jika Anda ingin pencarian yang bisa men- 
emukan variasi huruf besar dan kecil, tekan 
“5” (minus, diikuti huruf i) dulu untuk ber- 
pindah mode. Jika ingin balik ke mode case 
sensitive, tekan “-i” lagi. 

Berikut ini beberapa contoh penggunaan 
less: 


www.infolinux.web.id 


Mencari nama file. Home direktori Anda 
isinya banyak file dan subdirektori. Anda in- 
gin mencari sebuah file dengan nama terten- 
tu, katakanlah yang mengandung kata ‘abe’, 
tapi Anda lupa ada di subdirektori mana. 
Anda bisa menggunakan perintah find sep- 
erti ini: 

S find -name ‘*abc*’ 

Tapi Anda juga lupa apakah huruf abc- 
nya ini ditulis ABC, atau Abc, atau yang lain- 
nya. Anda juga ingin mencari secara interak- 
tif. Jadi sebagai pengganti perintah di atas, 
Anda bisa menggunakan less: 

$ find | less 

find akan mencetak semua nama file 
dan direktori. Setelah masuk ke dalam less, 
Anda bisa menekan “-i” (untuk case insensi- 
tive search), lalu tekan */”, “abc”, Enter. Jika 
ditemukan tapi bukan yang Anda maksud, 


GE) 


tekan “n” (Next) untuk mencari file berikut- 
nya. Jika sudah ditemukan, bisa Anda ingin 
lokasinya (atau copy ke clipboard) lalu tekan 
“q” untuk keluar dari less. 

Mem-browse hasil grep. Anda melaku- 
kan recursive grep pada sebuah website atau 
source code yang banyak, misalnya ingin 
mencari password. Ada banyak (puluhan 
hingga ratusan) baris yang mengandung teks 


password. Kadang barisnya panjang-panjang 


TUTORIAL LESS 


sehingga kurang enak dilihat kalau terlipat- 
lipat. Anda bisa menggunakan perintah: 
$ grep -ri password . | less -S 

Lalu lakukan pencarian pada kata 'pass- 
word (atau kata lain yang kira-kira relevan) 
untuk memanfaatkan fitur highlighting less 
untuk mempermudah kita mencari yang kita 
inginkan. 

Memonitor log. Biasa Anda ingin meli- 
hat baris-baris baru yang tercetak dalam file 
log menggunakan perintah tail: 

# tail -f /var/log/messages 

Sebagai pengganti tail, Anda bisa juga 
menggunakan less. 

# less /var/log/messages 

Lalu tekan “>” untuk ke akhir file. Jika in- 
gin mengetahui apakah ada baris baru yang 
muncul, Anda bisa menekan “>” lagi. Na- 
mun, jika ingin less terus memonitor end of 
file, Anda bisa menekan “F” (huruf F kapital), 
yang kelakuannya sama seperti tail -f. 


Penutup 
Sebuah tip terakhir: Karena daftar fi- 
tur dan perintah yang tersedia banyak, less 
juga memiliki online help. Tekan “h” (huruf 
h kecil) untuk melihat help dari dalam less. 
Tekan gjika sudah selesai dengan help.m 
Steven Haryanto (steven @masterwebnet.com| 


CAKRAWEB 


dedica 10 > 


AC A 
valid 4 
until 
31/12/07 N 


10 Units 


Linux, Free BSD and rd (ET | 


ng E Start from 


- POP3, ve FTP 
- CGI, SQL, and much more... 






PT. DAKA CAKRAWALA NETWORKINDO 
CYBER BLD 10th Floor JI.Kuningan barat no.8 Jakarta 12710 


Phone (021) 5268000 Fax (021) 5266444 
http://www.cakraweb.com - info@cakraweb.com 





2, MONTHS FREE EA 


ing 
ory v Lu 












POWERED BY: 


= ws GD wate LY 


INFOLINUX = 01/2008 73 





WORKSHOP PROGRAMMING 


Membuat Halaman File Upload 


Pada suatu situs komunitas, kita sering menemukan 
halaman untuk meng-upload file yang bertipe “jpg atau 
“ gif. Kali ini, kita akan membuat sebuah halaman untuk 
kebutuhan upload file yang bertipe *.jpg atau *.gif. 


Pertama, kita akan membuat form untuk mengirimkan file. Ke- 
1 tikan kode di bawah ini dan simpan dengan nama file form up- 
load.htm. 
<html> 


<body> 


<form action=upload file.php method=post 
enctype=multipart/form-data> 

<label for=file>Filename:</label> 

<input type=file name=file id=file /> 

<br/> 

<input type=submit name=submit value=Submit /> 


</ forms 


</body> 
</html> 
Catatan: 

O Enctype attribute dari tag <form> menjelaskan content-type 
yang akan digunakan ketika mengirimkan form. Multipart/ 
form-data digunakan ketika form membutuhkan binary data, 
seperti isi dari sebuah file, ketika akan di-upload. 

O Attribute type="file” dari tag <input> menjelaskan bahwa in- 
put seharusnya diproses sebagai sebuah file. Sebagai contoh, 
ketika akan ditampilkan pada halaman web browser, akan ter- 
dapat browse-button yang mengarah ke field input. 


Berikut layout dari halaman form_upload.htm. 










Mozilla Firefox 






File Edit View History Bookmarks Tools Help 


<a y y e fit [O http://localhost/~ supriyantoffile upload/form upload.htm 


@ Getting Started EN Latest BBC Headlines 























Filename: /home/supriyanto/Novem Browse... 


Submit | 





Berikutnya, kita akan membuat kode untuk meng-upload file, 
Lo... menampilkan status upload. Dalam direktori tempat 
Anda meletakan kode ini, buat juga sebuah direktori bernama up- 
load. Lanjutkan dengan mengetikan kode di bawah ini, dan sim- 
pan dengan nama file upload_file.php. 


<?php 

if (($ FILES [file] [type] == image/gif) 
|| ($_FILES [file] [type] == image/jpeg) 
|| (5_FILES [file] [type] == image/pjpeg) 


&& ($ FILES [file] [size] < 20000)) 


{ 


iE (Sa HOES Mle] lerror] > 0) 


{ 


74 01/2008 E INFOLINUX 





echo Return Code: 
elor > 


} 


else 


{ 


echo Upload: 


o $ PTS Mile] ie srer] 


. $ FILES kalel [name] . <br />; 


echo Type: . $ FILES (file) [type] . <br />; 


echo Size: ($ FILES [file] [size] / 1024) 
KOLORE E 
echo Temp file: 


along Ee 


> $ FILES [nie] [Emp name] 


if (file exists (upload/ 


{ 


echo || Fins (ile) name] 


) 


else 


( 


move uploaded Hie. FILES [ile] [Emp name], 


. $ FILES [file] [name] ) ) 


already exists. ; 


upload/ . $ FILES [file] [name] ) ; 
echo stored ins). Upload] > $ 
FILES [file] [name] ; 
ee 
else 
{ echo Invalid file; |} 
2> 
Catatan: 


O Beberapa parameter yang digunakan dalam aplikasi ini di anta- 


» 66 


ranya, “name”, “type”, “size”, “tmp_name” atau “error”. 
$ FILESI “file”J| name”) - nama dari file yang di-upload. 
$_FILES[“file”][“type”] - type dari file yang di-upload. 
$_FILES[“file”][fsize”] - ukuran file yang di-upload. 
$_FILES[“file”][“tmp_name”] - nama temporary copy dari file 
yang akan disimpan pada server. 
$_FILES[“file”][“error”] - kode error yang dihasilkan dari file 
yang di-upload. 

@ Skrip akan mengecek apakah file yang akan di-upload sudah 
ada pada folder upload atau belum. Jika belum ada, maka file 
gambar akan di-copy ke folder “upload” yang sudah didefinisi- 
kan sebelumnya. 


Berikut tampilan dari upload file.php, ketika halaman form . 
upload.htm dijalankan. 













Mozilla Firefox 


File Edit View History Bookmarks Tools Help 


<a > bi e fit O http://localhost/-supriyantoffile_upload/upload_file.php HE) cr 500g 























@ Getting Started EN Latest BBC Headlines 





Upload: Gbr2-Linux Programming By Example.jpg 
Type: image/jpeg 

Size: 85.75 Kb 

Temp file: /tmp/phpudmWVD 

Stored in: upload/Gbr2-Linux Programming By Example.jpg 






Supriyanto [supriyanto@infolinux.co.id] 


www.infolinux.web.id 





WORKSHOP PROGRAMMING 


Aplikasi Polling Berbasis File Teks 


Berikut contoh aplikasi polling juara Liga Inggris 2007/ 
2008 yang datanya di simpan dalam sebuah file teks. 


Dalam contoh ini, kita akan memanfaatkan dua buah file, yakni 

1 pilihan.dat yang berisi data klub dalam aplikasi polling, dan ha- 
sil_polling.dat yang akan digunakan untuk menyimpan file hasil 
polling. Buat kedua file tersebut dengan menggunakan perintah 
touch pada DocumentRoot tempat kerja Anda. Ubah juga permis- 
sion file hasil_polling.dat menjadi 666. 

$ couch pilihan dat hasil polling dat 

5 chmod 666 hasil polling.dat 


Isikan file pilihan.dat dengan data berikut: 
Manchester United 
Arsenal 
chelsea 
Liverpol 
Manchester City 
Tottenham Hotspur 
Middlesbrough 


Berikutnya kita akan membuat program utama polling. Keti- 
kan kode di bawah ini pada folder yang sama dengan file pili- 
han.dat, hasil_polling.dat, dan persen.gif. Setelah selesai, simpan 
file ini dengan nama polling.php. 

<HTML> <HEAD> 

<TITLE>Polling Juara Liga Inggris 2007/2008</TITLE> 

</HEAD> <BODY> 

<? //variable file 

$data pilihan-pilihan. dat; 

Shasil pollıng-hasıl polling dat; 

iE (Imle exists HE pollame) ) 

( Sfopen=fopen ($hasil_polling,w+); 

fclose ($hasil polling): | 

/* Buat gambar dengan ukuran 100x20 pixel untuk 

menampilkan gambar hasil polling 

Sgambar=persen.gif; 

Sjudul-Juara Liga Inggris 2007/2008?; 

//proses polling 

şile datasiile(pilihan. dat); 

//tampilan form polling jika tombol poling belum di 

Pi Laia 

ie (sage lei) 

[ echo <center><i>$judul</i></center><br>\n; 

echo <form method=post>; 

for (s1-0, S$1<=count (Sile data)-1; Sa++) 

{ echo <input type=radio name=\vote\ value=\$i\> 

$file datal$il<br>\n; } 

echo <input type=hidden name=go value=1>; 

echo <p><center><input type=submit value=Polling>; 


echo </form>; 


www.infolinux.web.id 





echo <a href='polling.php?result=1&go=1'>Hasil 
Polling</a></center>; } else 

{ //membaca hasil poling sebelumnya 

Site Has. l- open (Shas) polling, 2); 

bar ls=tgers (Sila hasil, 255); 

Spisah=explode(|, $baris); 

grelose(stllechasııl), 

Le (Sresulelsi) 

{ //menambah dan memasukan nilai polling 
s1edese-topen (Shasal polling, w); 

For ($1=0; Si<=cCoune (Sale data) - 1, Lp) 

{ if ($i == $vote) 

( $pisah[$i]+=1; | 

fputs ($ficdest, $pisah[$i]]); } 

fclose (Sficdest) ; 

Sresult=1; } 

Le (Sieêagul esi) 

{ //menampilkan hasil polling 

echo <table cellpadding=10>; 

echo <tr><td align=center><font face=Verdana size=2>; 
echo <i>Pilihan</i></font>; 

echo </td><td align=center><font face=Verdana size=2>; 
echo <1i>5=</1></ tont>=</td>> 

echo <td align=center><font face=Verdana size=2>; 
echo <i>Jumlah Pemilih</i></font></td></tr>; 

for (S1-0, 51=<=count (Sile data) 17 Sit) 

{ Sjumlah pemilih+=$pisah[$il; } 

for (S1-0, S51<=count (Sale data) -1; Sati) 

{ Spersen [$i] =$pisah[$il/$jumlah pemilih*100; 

echo <tr><td><li><font face=Verdana size=2>; 

echo Stile data [S11</tone=</ta=s=ta alıign left = one 
face=Verdana size=2>; 

echo <img src=\$gambar\ height=10 width=$persen[$i] 
align=middle>&nbsp; ; 

PEINEE(S.1£, Spersenisil); 

echo %</font></td><td align=center><font face=Verdana 
size=2>; 

echo Spisah[$i] </font>; 

echo </td></tr>; 

} echo </table><p>; 

echo <center>Total: $jumlah pemilih pemilih</center>; 
} 25 </BODY> </HTML> 


Tampilan hasil voting file polling.php, setelah di jalankan. 
Pilihan % Jumlah Pemilih 

e Manchester United um 40.0% 

e Arsenal == 20.0% 

e Chelsea m 20.0% 


„ 10.0% 


e Liverpol 





Supriyanto [supriyanto@infolinux.co.id] 


INFOLINUX = 01/2008 75 





WORKSHOP DISTRO 


Sharing File di Ubuntu 


Untuk berbagi file dengan pengguna komputer lain yang 
menggunakan sistem operasi Windows, Anda dapat 
menginstalasikan dan mengonfigurasikan Samba di 
Ubuntu. Berikut beberapa tahapan langkah berbagi file 
dengan menggunakan Samba. 


Dimisalkan Anda telah menginstalasi distro Ubuntu Desk- 
1 top 7.10 dengan baik. Bagi yang ingin meng-upgrade dari versi 
Ubuntu sebelumnya, silakan melihat ke url http://www.ubuntu. 
com/getubuntu/upgrading. Untuk petunjuk instalasi Ubuntu Desk- 
top, silahkan merujuk ke url https://help.ubuntu.com/community/ 
Graphicallnstall. 


Paket repositori Ubuntu Desktop 7.10 yang telah Anda install, 

dimisalkan juga telah terkonfigurasi dengan baik. Jika koneksi 
Internet Anda terbatas, DVD repositori Ubuntu dapat di down- 
load pada ftp://kambing.ui.edu/pub/ubuntu-repository/gutsy/ 
atau dapat juga dipesan pada url http://wiki.ubuntu-id.org/Dis- 
tribusiDvdReposUbuntu. Langkah menggunakan DVD repositori 
Ubuntu dapat Anda temukan pada url berikut http://wiki.ubuntu- 
id.org/DistribusiDvdReposUbuntu. 


Setelah semua langkah 
di atas sudah dilakukan, 
selanjutnya kita akan lang- 


A Sharing services are not installed 


You need to install at least either Samba or NFS 
in order to share your folders. 


sung mencoba melakukan “install Unix networks support (NFS) 
konfigurasi sharing file di 
Ubuntu 7.10. Dari halaman | istat servicos | 
utama Ubuntu, klik menu 

System > Administration > Shared Folders. Tak berapa lama kemu- 
dian akan muncul kotak konfirmasi untuk menginstalasi paket 
NFS dan SAMBA. Anda dapat memilih untuk menginstalasi kedua 


paket tersebut atau menginstalasi paket SAMBA saja. Klik button 











Install services untuk mulai menginstalasi paket tersebut. 


Selesai menginstalasi paket yang dibutuhkan, Dari halaman 
Shared Folders, klik menu Add. 


Shared Folders | General Properties 








po halaman Share Folder, pada option Path pilih folder yang 
ingin Anda share. Pastikan juga kalau pada option Share through, 


Share Folder x 


a SharingSamba < | 
Share through: | Windows networks (SMB) < 


Share Properties 


Name: SharingSamba 
Comment: Jini Folder Sharing Sambal 


O Read only 





sudah terpilih Windows net Fe 


Shared Folder 


works (SMB) sebagai pilihan- sun 





nya. Hilangkan juga tanda 
centang (Y) pada option Read 





only, jika menginginkan folder 
yang di share hanya dapat di- 
baca. Klik OK untuk melanjut- 
kan ke tahap selanjutnya. 








76 01/2008 = INFOLINUX 













bz di halaman Shared Folders, pindah ke Tab General Proper- 
ties. Pada option Domain/ 






Shared Folders | General Properties 


Workgroup, isikan dengan 





2 Windows sharing 
Domain/Workgroup Anda. 


Domain / Workgroup: |pinpoint.co.id| 


& This computer is a WINS server 


Berijuga tanda centang pada 





option This computer is a 
WINS server, jika Anda men- 





ginginkan komputer terse- 
but bertindak sebagai WINS 
server. Setelah selesai, klik 
button Close. 

















Berikutnya kita akan mengonfigurasi beberapa opsi di file /etc/ 
(aoe smb.conf, agar folder yang telah kita share sebelumnya 
dapat diakses secara langsung tanpa menanyakan password. Untuk 
melakukan hal ini, jalankan aplikasi GNOME Terminal, kemudian 
buka file /etc/samba/smb.conf, dan edit pada bagian berikut: 

;security=user 
menjadi: 


security=share 












File Edit View Terminal Tabs Help 


# in this server for every user accessing the se 


ver. See 

# /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3 - HOWTO 
ServerType. html 

# in the samba-doc package for details. 
; security = user 

security = share 











Hi dengan membuat user samba. Pastikan nama user 


samba ini sudah ada sebagai user system di Ubuntu Anda. 
Setelah menambahkan user Samba, lakukan restart service Samba 
untuk melihat perubahan. 


$ sudo smbpasswd -a supriyanto 





Run 









Qu melihat folder yang di 


share dari client Windows, 17) Type the name of a program, folder, document, or 


Internet resource, and Windows will open it For you. 





cukup jalankan menu Run dari 
Open: || \\192.168.0.34] 





Start Menu > Run. Dari menu 
Run, isikan \\<nama-ip-yang- 
men-share>\ . Sebagai contoh: 


\\192.168.0.34\. 


1 IL" berapa lama kemudian, akan muncul halaman Windows 
Explorer yang menampilkan nama folder yang telah di share 
oleh PC Ubuntu. 








Address | 4 11192.16 








x Name + Comments 


A. & DocuPrint PSe 
~ 1 Sharingsamba 


Supriyanto [supriyanto @infolinux.co.id] 


Folders 
a 3 Virtual CloneDrive (G:) 
El 2 CD Drive (H:) 
EE > Control Panel 





Printer Kantor 
Tes Sharing Folder 


www.infolinux.web.id 


WORKSHOP DISTRO 
WS ` 


Sharing Printer di Ubuntu 



























Setelah mengetahui bagaimana cara men-sharing File Bo selanjutnya | 
yang terdapat pada PC Ubuntu ke PC lain yang berbeda adalah halaman infor- O 

sistem operasi, pada workshop ini kita akan melanjutkan masi printer. Isikan infor- “" "== | 
pembahasan mengenai cara sharing printer di Ubuntu. masi printer dengan infor- |" =“ | 


masi yang Anda inginkan. 








1 Dari PC yang telah terinstal Ubuntu 7.10 dan ingin men-share | Setelah selesai klik Apply. 
printer yang terhubung ke PC ini, kita akan menginstalasikan 


Delt BJC-2100 Properties 





paket gnome-cups manager terlebih dahulu. Jalankan perintah 





berikut untuk menginstalasi paket tersebut. 








Setelah printer ter- 


Name: BJC-2100 








S sudo apt = det Install gnome -CupsS -manager Description: fini Printer BJC 2100SP yang di sharing | 











Location: | | 








supriyanto@serverl.example.com: ~ 





Resolution: | 360x360 DPI 





File Edit View Terminal Tabs Help EEEN ET konfigurasi dengan 
supriyanto@serverl:-$ sudo apt-get install gnome-cups-manager ; 
[sudo] password for supriyanto: baik, Anda dapat men- 


getes print dahulu. 


Klik kanan printer > 


` Properties. Dari hala- 
man Properies, klik Print a Test Page untuk melihat hasil print-out 











del Print a Test Page 












Berikutnya, jalankan aplikasi gnome-cups manager yang 
Las terinstalasi sebelumnya dari menu System > Adminis- 
tration > Printing. Atau ketikan perintah berikut dari Gnome 
Terminal. printer. 


$ sudo gnome-cups-manager 







0 tes mengonfigurasi printer, kembali ke menu utama 





supriyanto@serverl,example.com: = 


$ sudo gnome-cups-manager 






ET gnome-cups manager. Untuk menshare printer, cukup pilih print- 


supriyanto@serverl 






er yang ingin di-share, lalu klik menu Global Settings -> Share Print- 











[sudo] password for supriyanto: ers. Jika muncul cg 
pesan bahwa hal = 
, ` New Printer LA 
Pada halaman utama gnome-cups manager, Jika sebelumnya | ini akan mem- GE 
your system. This exposes you to the risk of exploiting 
Anda belum menam- buka celah ke- any security vulnerabilities of the printing system. 
Remote attackers could potentially gain access to your 
bahkan sebuah printer Printer Edit Global Settings amanan, acuh- system with the privileges of the "cupsys" user. 
sama sekali, Anda dapat kan saja, dan 
mendobel klik icon New klik OK. 
Printer untuk menambah- 
kan sebuah printer baru. g men-setting printer share yang terdapat pada salah 
satu PC, berikutnya kita akan mencoba akses dari client yang 





menggunakan PC Ubuntu. Dari halaman gnome-cups manager, 
klik Global Setting > Detect LAN Printers. Setelah itu, klik 
halaman Add a Printer. WE Printer > Add Printer, dan check Network Printer option. Pada 


Printer Type: (8) Local or Detected Printer 


Pilih option Local or De- O Network Printer [PR erter or printer on CUPS server iP) |= area yang menunjukkan URL, isikan dengan parameter seperti 


Tak berapa lama ke- 






Step 1 of 3: Printer Connection 








mudian, akan muncul 








O Use a detected printer: 


lalu klik Generic PDF file generator (Print into PDF file) b erikut: 





tected Printer. 







Forward. ipp://192.168.2.1/printers/<name of printer> 





(8) Use another printer by specifying a port: 

















Note: 192.168.2.1 merupakan IP komputer yang men-share print- 
Step 2 of 3: Printer Driver , i : , 
er, dan «name of printer» merupakan nama sharing printer di PC 













| EH cancel | | 











Manufacturer: | Canon = | 


tersebut. 














BJC-2010 
BJC-210 
BJC-2100 
BJC-210SP 
BJC-2110 
BJC-240 
BJC-250 
BJC-250ex 







This assistant helps you set up a printer. 






Pilih tipe printer 
Printer Type: © Local or Detected Printer 


yang sesuai den- | 


gan yang Anda miliki. 














BJC-255SP 


| 


Dalam contoh ini, 


BJC-265SP 













BJC-3000 E 












Driver: ‘High Quality Image (Gutenprint CUPS) (simple) al 3] | Dinstat Driver... 


printer yang penulis 
gunakan adalah Canon 1 Do Client Ubuntu Anda sudah dapat mencetak ke printer 
dengan baik. 


EH cancel Back Forward 
Ga BJC-2100SP. Pilih juga 
tipe driver yang Anda kehendaki. Setelah selesai, klik Forward. Supriyanto [supriyanto@infolinux.co.id] 


www. .infolinux.web.id INFOLINUX = 01/2008 77 



























ETHERNET GARD 
COREGA CO-CG-LAPCIGT2-00 1-Port UTP 10/100/1000Mbps 
Gigabit Ethernet PCI Adapter, 32-bit 


CISCO 805 Ethernet/Serial Router, One 10BASE-T (RJ-45), One Serial port 


USS 





CISCO 851W-G-A-K9 Dual Ethernet Security Router 802.11g FCC compliance 


USS 








COREGA CO-CG-PCI-TXM-001 1-Port UTP 10/100Mbps 
Fast Ethernet PCI Adapter, 32-bit PCI, WOL 


CISCO CISCOSB107-K9 Small Business 107 ADSL Broadband Router 


USS 








D-LINK DFE-528TX 1-Port UTP 10/100Mbps Auto-sensing, 
32-bit PCI-bus 2.2 (Bus Master) PnP, 


COREGA CO-CG-BARPS BroadBand Router, 4-Port UTP 10/100Mbps LAN, 
1-Port WAN, 1-Port USB Printer Server, 99Mbps 


USS 





EDIMAX BR-6624 Multi-Homing Broadband Router 2*WAN, 4*LAN 


USS 








HP 434905-B21 1-port UTP 10/100/1000 PCle Gigabit Server Adapter 


INTELLINET 523240 Guess Gate 


USS 








LINKSYS LNETOOTX EtherFast 10/100Mbps, UTP, 32-bit PCI, Autosensing, WOL 


LINKSYS BEFSX41 EtherFast Cable DSL Firewall router w/ 4-port switch/VPN Endpoint 


USS 








LINKSYS USB200M EtherFast 10/100 USB NIC 


LINKSYS RVO42 VPN Router 4-port UTP, 10/100Mbps 


USS 








TRENDNET TE100-PCIWA/10 10/100Mbps Fast Ethernet PCI Adapter / 
Realtec /w WOL, Pack of 10 


LINKSYS RVL200 VPN Router 4-Port SSL/IPSec 


USS 








ZYXEL FN312 Ethernet PCI Adapter, RJ-45 Connector, 1 10/100BASE-T Ethernet port 





COMPEX FL 1000 T Ethernet Card 10/100/1000 Mbps (kabel CAT 5 / CAT 6 ), 
UTP Cable, 64 bit PCI 


PRINT SERVER 
AIRLIVE P-201U 1-Port USB 2.0 Print Server 





Rp. 610.000 





INTELLINET 509039 1 Port USB 2.0 Multi Function Printer 


USS 


10 








D-LINK DFE-580TX 4 Port UTP, 10/100 Mbps, Auto-sensing, 
32 bit PCI (Bus Master), PnP, Server NIC 


INTELLINET 521550 1 Port USB Print Server 


USS 


58 





LINKSYS PSUS4 Print Server for USB with 4-Port Switch 


USS 


63 








HP 391661-B21 HP NC340T PCIx 4 Pt 10/100/1000 Adapter 





INTEL EXPI9402PT 2-port, Gigabit Copper Ethernet, PCI Express 


TRENDNET TE100-P1P Fast Ethernet Printer Server 1-port UTP 10/100Mbps, 
1-port Parallel Printer 


USS 


65 








INTEL EXPI9404PT 4-port, Gigabit Copper Ethernet, PCI Express 





INTEL EXPI9404PTL 4-port, Gigabit Copper Ethernet, PCI Express (Low Profile) 


TRENDNET TE100-P1U Fast Ethernet Printer Server 1-port UTP 10/100Mbps, 
1-port USB 


USS 


69 








INTEL PWLA8492MT 2-port, Gigabit Copper Ethernet, PCI 64-bit 





INTEL PWLA8494GT-BLK 4-port, Gigabit Copper Ethernet, PCI 64-bit 


TRENDNET TE100-P21 Fast Ethernet Printer Server 1-port UTP 10/100Mbps, 
1-port Parallel Printer, 2-port USB 


USS 


89 








TRENDNET TEG-PCITXM2 32/64 bit, 10/100/1000Mbps Copper Gigabit PCI Adapter 





TRENDNET TEG-PCITXR 10/100/1000Mbps, Copper Gigabit PCI Adapter 
( Realtek Chipset ) 


TRENDNET TEW-P1PG 54Mbps 802.11g Wireless Printer Server 1-port 
UTP 10/100Mbps, 1-port Parallel Printer 


USS 


110 








ROUTER & BRIDGES 
ALLIED TELESYN AT-AR415S VPN Router 1-port WAN, 
4-port 10/100Base-T Switch LAN, 1-port PIC, 1-port Async console 


TRENDNET TEW-P1UG 54Mbps 802.119 Wireless Printer Server 1-port 
UTP 10/100Mbps, 1-port USB 


USS 


110 





TRENDNET TEW-P21G 54Mbps 802.11g Wireless Printer Server 1-port 
UTP 10/100Mbps, 1-port Parallel Printer, 2-port USB 


USS 


159 








ALLIED TELESYN AT-MC601 10 MBPs Extended Ethernet Operation 
over phone-grade, twisted-pair, wiring (GATI, 2, 3) at distances up to 
1.2Km or 4,000 feet (Cable Not Included) 


KVM SWITCH 
ATEN - VGA Splitter 1-2, 1 to 2 VGA Splitter, include : 3 cable (6m + 2x1,5m) 








ATEN CE700 USB KVM Extender, 150m, No support to SUN and MAC. 








ALLIED TELESYN AT-MC602 10 MBPs Extended Ethernet Operation 


ATEN CL1208MA-AAT-G 17” 8-Port LCD KVM with Extra Local Console 








over phone-grade, twisted-pair, wiring (GATI, 2, 3) at distances up to 





1.2Km or 4,000 feet (Cable Not Included) 


ATEN CS1208A 1 Console(PS/2), 8 Server(PS/2): w/ Firmware Upgrade; 
OSD. Incl. of cables (2 x 1.8m PS/2) 








ASUS RX 3041 BroadBand Router, 4-port UTP, 10/100Mbps Switch LAN, 1-port WAN 





ASUS WL 500g Premium BroadRange Wireless Router, 4-port UTP, 
10/100Mbps Switch LAN, 1-port WAN 


ATEN CS1216A 1 Console(PS/2), 16 Server(PS/2): w/ Firmware Upgrade; 
OSD. Incl. of cables (2 x 1.8m PS/2) 








CISCO 1721 10/100BaseT Modular Router with 2 WAN slots, 32M Flash/64M DRAM 


ATEN CS1708 1 Console(USB), 8 Server(USB). Multi-Platform. OSD. 
Incl. of cables (2 x 1.8m USB) 








CISCO 1751 10/100 Modular Router with 3 slots, IOS IP, 32Flash/64DRAM 





CISCO 1751-V 10/100 Modular Router with Voice,32Flash/96DRAM 


ATEN CS1716 1 Console(USB), 16 Server(USB). Multi-Platform. OSD. 
Incl. of cables (2 x 1.8m USB) 








CISCO 1760 10/100 Modular Router with 4 slots,19-in Chassis,32Flash / 64DRAM 





CISCO 1760-V 10/100 Modular Router with Voice IP,19-in Chassis,32Hash / SEDRAM 


ATEN CS1732AC 1 Console(USB), 2 PCSs(USB), 2 Peripheral(USB) w/ Audio; 
cable included 








CISCO 1841 Modular Router with 2xFE, 2 WAN slots, 32MB FLASH / 128MB DRAM 





CISCO 1841-SEC/K9 1841 Security Bundle, Advance Security, 
64MB FLASH / 256MB DRAM 


ATEN CS1734AC 1 Console(USB), 4 PCSs(USB), 2 Peripheral(USB) w/ Audio: 
cable included 





ATEN 0517446 4-port Dual-View KVM Switch; cables included 








CISCO 1841-11 1841 bundle with WIC-1DSU-T1-V2, IP Base, 
32MBFLASH / 128MB DRRAM 


ATEN CS1754 1 Console(USB), 4 PCs(USB) w/ Audio. Multi-Platform; OSD 





ATEN CS1758 1 Console(USB), 8 PCs(USB) w/ Audio. Multi-Platform; OSD 








CISCO 1841-T1SEC/K9 1841 Security Bundle with WIC-1DSU-11-V2, 
Advance Security, 64MB FLASH / 256MB DRAM 


ATEN CS1762C 2 port DVI KVM Switch (USB interface): cables included 





ATEN CS1764C 4 port DVI KVM Switch (USB interface); cables included 








CISCO 2801 2801 Router AC Power, 2FE, 4slots (2HWICs), 2AIMS, 
IP BASE, 64MB FLASH / 128MB DRAM 


ATEN CS1772C 2 Port USB KVME Switch with 3 Port(RJ45) 10/100Mpbs 
Ethernet port / 2 Port USB2.0 Hub built in; cables included 








CISCO 2801-HSEC/K9 2801 Security Bundle, AIM-VPN / EPII-PLUS, 
Advance IP Service, 64MB FLASH / 256MB DRAM 


ATEN CS1774C 4 Port USB KVME Switch with 5 Port(RJ45) 10/100Mpbs 
Ethernet port / 2 Port USB2.0 Hub built in; cables included 








CISCO 2811 2811 with AC Power, 2FE, 4HWICs, 2PVDMs, INME, 2AIMS, 
IP BASE, 64MB FLASH / 256MB DRAM 


ATEN CS228-AAT-G 2 Consoles(PS/2), 8 Server(PS/2) w/ Audio. 
Support AT&Serial. Cable 2L-170P 








CISCO 2811-HSEC/K9 2811 Security Bundle, AIM-VPN-EPII-PLUS, 
Advance IP Service, 64MB FLASH / 256MB DRAM 


ATEN CS428-BAT-G 4 Consoles(PS/2), 8 Server(PS/2) w/ Audio. 
Support AT&Serial. Cable 2L-170P v 








CISCO 2821 2821 with AC Power, 2GE, 4HWICs, 3PVDM, 1NME-X, 2AIM, 
IP BASE, 64MB FLASH / 256MB DRAM 


ATEN CS62AZ 1 Console(PS/2), 2 PCs(PS/2) with Audio: built-in cable 








CISCO 2821-HSEC/K9 2821 Security Bundle, AIM-VPN-EPII-PLUS, 
Advance IP Services, 64MB FLASH / 256MB DRAM 


ATEN CS62BZ 1 Console(PS/2), 2 PCs(PS/2) with Audio; built-in cable. 
Audio can independent switch 





ATEN CS62UZ 1 Console(USB), 2 PCs(USB) with Audio: built-in cable 








CISCO 2851 2851 with AC Power, 2GE, 4HWIC, SPVDM, INME-XD, 2AIM, 
IP BASE, 64MB FLASH / 256MB DRAM 





78 01/2008 E INFOLINUX 


ATEN CS64AZ 1 Console(PS/2), 4 PCs(PS/2) with audio: Built-in Cable 





ATEN CS64UZ 1 Console(USB), 4 PCs(USB) with Audio: built-in cable 





ATEN CS72EC 1 Console(PS/2), 2 PCs(PS/2): cable included 


www.infolinux.web.id 





INFO HARGA 





ATEN CS74EC 1 Console (PS/2), 4 PCs (PS/2), cable included 


Complete accesories 















































ATEN CS88AQ9 1 Console(PS/2), 8 Server(PS/2), better VGA: OSD D-LINK DWL-7100AP/E Tri-Mode Dualband 802.11a/b/g (2.4/5GHz) USS 180 
ATEN CS9134 1 console (PS/2), 4 server (PS/2), support AT & serial OSD Wireless 108Mbps Access Point 

ATEN 65913809 1 Console(PS/2), 8 Server(PS/2): support AT&Serial: OSD; Black D-LINK DWL-AG530 Tri-Mode Dualband 802.11a/b/g (2.4/5GHz) USS T5 
ATEN US221 Manual Switch : 2 PC Share 1 USB 2.0 Device Wireless 108Mbps PCI Adapter 

ATEN US421 Manual Switch : 4 PC Share 1 USB 2.0 Device 
ATEN VE150 Video Extender (High quality): 1280x1024@60Hz (150m) 
ATEN VS0404 Video Splitter, Matrix 4-to-4 flexible VGA & Audio Switch. (350MH2). 
1920X1440@1.8m. Max to 65M EDIMAX AR-7064Mg+ MIMO XRTM Wireless ADSL2 4 Ports US$ 112 
ATEN VS94A 4 port Video Splitter(250MHz).1920x1440@60Hz. 65m 
ATEN VS98A 8 port Video Splitter(200MHz).1920x1440@60Hz. 65m 
BELKIN F1DK102P Omniview 2-Port KVM Switch with Built-In Cabling, PS/2 
D-LINK KVM-121 2-port video, PS/2 keyboard, PS/2 mouse KVM switch, cables included 
DELL AS-180AS 8-port video, PS/2 keyboard,PS/2 mouse KVM switch, 
2x PS2 Server Interface Pod, Power Cord, 2.5m, 220V Europe 
EDIMAX EK-2PSK 2 Port PS2 KVM Switch, 2 Cable Kit 
EDIMAX EK-PS2C 2 Port PS2 KVM Switch With Building Cable, Plastic 
INTELLINET 156714 4 Port DVI KVM Switch LINKSYS SPA941 2 OR 4 Line IP Telephone with 1 Ethernet Port and Hi-Res Display US$ 159 





INTELLINET 156752 Mini KVM Switch LINKSYS WAG54G Wireless IEEE 802.119, Acces Point, 2.4 Ghz, USS 115 
LEVELONE KVM-0405 4-port KVM Switch PS/2 w/ Cable (Palm Size) Data Rate 54Mbps, Indoor 
LINKSYS KVM2KIT ProConnectA® Integrated KVM 2-Port Switch LINKSYS WAP54GP Wireless IEEE 802.119, Acces Point, 2.4 Ghz, USS 1/9 











LINKSYS PS2KVM4 ProConnect 4-port Compact KVM Switch for 4 CPU Data Rate 54Mbps, Indoor 

LINKSYS WAP54GPE Wireless IEEE 802.119, Acces Point, 2.4 Ghz, Data Rate 54Mbps USS 374 
LINKSYS WAP54GX IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.3, IEEE802.3u, Ethernet, USS 

Power, UTP CAT 5, WPA/WPA2, WEP Encryption, MAC Filtering, 





LINKSYS SVIEWO4 ProConnect 4-Port KVM Switch for 4 CPU 
LINKSYS SVIEWOB ProConnect 8-Port KVM Switch for 8 CPU 





— 
ES) 
CO 























WIRELESS LAN SSID Broadcast enable/disable 

2WIRE 802.11g USB Wireless Adapter USB Wireless Adapter, LINKSYS WAP55AG Wireless IEEE 802.11g, Acces Point, 2.4 Ghz, USS 159 
Wireless IEEE 802.11g, 2.4GHz, Data Rate 54Mbps Data Rate 54Mbps, Indoor 

3COM 3CRDAG6758 11a/b/g Wireless PCI Adapter 54 Mbps 
3C0M SCREPC10075 OfficeConnect Wireless 54Mbps 11g PC Card LINKSYS WRT54GS Wireless G Broadband + Router, Speed Booster USS 14 
3COM 3CRGPOE10075 OfficeConnect Wireless 108Mbps 11g PoE Access Point 
3COM 3CRPAG175B 11a/b/g Wireless PC Card/PCMCIA with XJACK Antenna LINKSYS WUSB54GC Compact Wireless-G USB Adapter, Data Rate 54Mbps USS 45 
3C0M SCRSHPW796 Airconnect 11Mbps Wireless LAN PCMCIA LINKSYS WUSBF54G Wireless-G USB Network Adapter USS dd 





SCOM SCRTRV10075 OfficeConnect Wireless 54Mbps 11g Travel Router 

SCOM SCRWE454672 OfficeConnect Wireless 11g Access Point 54 Mbps 

SCOM SCRWE454675 OfficeConnect Wireless 11g Access Point 54 Mbps 

SCOM 3CRWER100-/5 OfficeConnect Wireless 11g Cable/DSL Gateway 54 Mbps 
3COM 3CRXJK10075 OC Wireless 108 Mbps 11g Xjack PC Card/PCMCIA 
ALLIED TELESYN AT-WA1104G 802.11B/G Wireless Access Point Router 4 port 
10/100TX Switch and 1 x 10/100TX WAN Port 

ALLIED TELESYN AT-WA3404 11 Mbps SOHO Access Point with 4 10/100TX 


SENAO SL 2611CB3-- DLX Wireless AP/Bridge Client Bridge, Point-to-Point, USS 180 
Point-to-Multi Point, PnP, DHCP Client, Hide SSID, MAC Address filtering - 











Detachable antenna (TNC Male Reverse) 

SENAO SL 2611CB5 Wireless Outdoor USS 400 
SENAO SL 3054CB3-- DLX Wireless AP/Bridge Client Bridge, Point-to-Point, USS 199 
Point-to-Multi Point, PnP, DHCP Client, Hide SSID, MAG Address filtering - 

Detachable antenna (TNC Male Reverse) 

SENAO SL2511BG2+ Wireless Outdoor AP/Router/Bridge, Point-to-Multi Point, IP Routing USS 850 















































ASUS AX-112 802.119, Analog (cord/cordless) VolP Phone Adapter, SMC 7904WBRA2 Wireless ADSL2/2 + Modem Router, 54Mbps, 4-port Switch, USS 19) 
SIP Protocol, Caller ID, 3 Way Conference SPI Firewall 

ASUS WL-3006 802.119, 54Mbps Wireless LAN Access Point SMC WBR14-G Wireless Cable/DSL Broadband Router, 54Mbps, 4-port Switch, USS 55 
ASUS WL-700GE Broadrange Wireless Router, 802.119, 160BG, 4 port 10/100BaseT SPI Firewall 

BELKIN F5D7000uk Wireless Desktop Network Card, 54Mbps, 802.119 
BELKIN F5D7001ak High Speed Mode Wireless G Desktop Network Card, 125mbps 
BELKIN F5D7011ak Wireless Notebook Network Card, 125Mbps, 802.119 
BELKIN F5D7050 Wireless USB Network Adapter, 802.119 
BELKIN F5D7051uk 802.119, 125mbps Wireless USB Adapter 
BELKIN F5D7230ak4 Wireless DSL/Cable Gateway Router, 54Mbps, 802.119 
BELKIN F5D7231ak4 Wireless DSL/Cable Router -SOC, 124Mbps, 802.119 TRENDNET TEW-432BRP 54Mbps 11g Wireless SPI Firewall Router with 4-port Switch USS 59 





BELKIN F5D8230-4 Wireless Pre N Router TRENDNET TEW-435BRM 54Mbps Wireless ADSL Modem Firewall Router /w USS 95 
CISCO AIR-ANT4941 2.4 GHz,2.2 dBi Dipole Antenna w/ RP-TNC 4-port Switch 

CISCO AIR-AP1121G-A-K9 802.119 AP, Single MPCI Radio, Internal Antenna, TRENDNET TEW-441PG 108Mbps 11g Wireless PC Card 

FCC Configuration TRENDNET TEW-443PI 108Mbps 802.11g Wireless PCI Adapter 
CISCO AIR-BR1310G-A-K9 Aironet 1310 Outdoor AP/Br w/ Integrated TRENDNET TEW-444UB 108Mbps 802.11g Wireless USB Adapter 
Antenna, FCC Config TRENDNET TEW-450APB 108Mbps 802.119 Wireless Access Point 
CISCO AIR-BR1310G-A-K9-R Aironet 1310 Outdoor AP/Br w/RP-TNC Connectors, TRENDNET TEW-621PC N-Draft Wireless PC Card 

FCC Config TRENDNET TEW-628PI N-Draft Wireless PCI Card 

D-LINK ANT24-0700 2.4GHz Omni-Directional, 7dBi Indoor Antenna TRENDNET TEW-630APB N-Draft Wireless AP 

D-LINK DWL-2100AP/E 108/54Mbps (802.119) Wireless LAN Access Point with 1 TRENDNET TEW-A0080 Outdoor 8 dBi Omni Directional Antenna 
Removeable Antenna, 1-port UTP 10/100Mbps, Manual CD + Power Supply + TRENDNET TEW-14040 Indoor Omni Antenna (4dBi) 

UTP Cable Included TRENDNET TEW-OA24D Outdoor Directional Antenna (24dBi) 
D-LINK DWL-2700AP/E Wireless Outdoor Access Point, 802119 / 2.4Ghz - TRENDNET TVP-SP1BK ClearSky Bluetooth VoIP Phone Kit for Skype 









































www.infolinux.web.id INFOLINUX = 01/2008 79 


www.nexusproducts.com 


Ingin mendapatkan 
hadiah berupa 1 pcs 
Nexus DDR2 2GB 
PC5300-667MHz? 
Hans Computer 
menyediakan 3 pcs 
Nexus DDR2 2GB 
PC5300-667MHz untuk 


3 orang pemenang. 


D DU Arr LT vin UT Jum 
> U>Iuro><ur IT II U 
— ER "EL ER Ss Pit: SS mr N 
VE YAA P UM IMIGEAE SET r 
CD P "OZ "CSGO o P PO GO 
== Ur MT US og ar MET 
— Pr Pm Vr mor MM TYD si 
> UU UV-—PEFrPERILP-—UUFU 
W>r-—-rTO0>"UD0FmUu-—>"U 
D Smnmr: ärt Soo Gr: "0m > 
@ > ST mata NN 00 Br on oo BY 
"Or Pr Om D PUU—F Jm 
"00 Ir Pr UA< I OPP Pm 
D Dr P -z— P Pe Dr MUS 
ER > U— IT UL UP ZINITI AA 


Baca keterangannya di 


bawah ini. 


Caranya: 


Di antara susunan huruf dalam kotak di atas, tersembunyi aplikasi-aplikasi yang berjalan di Linux. Arah tulisan bisa berupa horizontal, vertikal, 
maupun diagonal, dengan arah membaca bisa dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, atau bawah ke atas. 


Termasuk grup apakah aplikasi-aplikasi yang tersembunyi di atas? 
a. FTP Client b. E-Mail Client c. Instant Messenger Client 


Kirimkan jawaban Anda melalui SMS (Short Message Service) dengan format: LINUX<spasi>01<spasi>[Jawaban A/B/C]<spasi>Nama 


Contohnya: LINUX 01 A Budi Santosa Sos CWP TELKOMSEL FLEXI 


DAA 
Kirim jawaban tersebut melalui SMS ke 7669 (tarif RP2000++/SMS berlaku untuk semua operator). "er en Bee 
Atau melalui kartu pos, yang dilengkapi kupon kuis yang terdapat di halaman ini, ke Kuis InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430. 


SMS atau Kartu Pos diterima paling lambat 1 Februari 2008. Daftar pemenang akan kami umumkan pada /nfoLINUK No. 03/2008. 


Para pemenang harap menghubungi Sekretariat Redaksi /nfoL/NUX melalui telepon (021) 315-3731 ext. 127 atau e-mail ke evawani.putri@infolinux. 
co.id untuk verifikasi (tanpa verifikasi dan pengambilan hadiah hingga dua bulan semenjak pengumuman ini, hadiah dinyatakan hangus). Setelah 
verifikasi berhasil, pemenang yang berdomisili di Jabodetabek bisa mengambil hadiah di kantor Redaksi /nfoL/NUX setiap hari/jam kerja, Senin- 
Jumat, 8.30-15.30 WIB, dengan menyerahkan identitas diri yang masih berlaku. Hadiah bagi pemenang di luar Jabodetabek akan dikirim via pos 
(ongkos ditanggung pemenang). /nfoL/NUX tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan hadiah yang terjadi selama pengiriman. 





80 01/2008 E INFOLINUX www.infolinux.web.id 









InfoLINUX 02/2008 


Terbit 
1 Februari 2008 


pu A oe 
HEM Ta > 
A " Zn 
x + N ra 
Ap | | | 4 | 
GA 


E. - yang Portabel 






> va 
TEE Mk 
IAS 
«A 
ASAS 


` 


A 


Serba-serbi Memeriksa Konfigurasi Akses Internet di 
Keabsahan File Beberapa Jaringan Wireless 


Anda sering meng-copy atau memindahkan banyak file? | Tahapan konfigurasi di Linux, untuk mengakses jalur In- 
Sering men-download file? Pastikan file-file Anda tetap | ternet di berbagai jaringan, mulai dari jaringan hotspot, 


valid. Simak berbagai cara memeriksanya di edisi depan! | jaringan GSM, atau melalui jaringan CDMA. 








Wireless 
Zone 
































GTK+ dengan Bahasa Python Mendeteksi IP Pengunjung Situs 
Seri kedua dari tutorial GTK+ dengan berbagai bahasa | Dengan menggunakan PHP GeolP, Anda dapat mende- 
pemrograman. Langkah membangun GUI dengan mu- | teksi IP dari negara mana ketika seorang user berkunjung 


dah dan cepat memanfaatkan Python dan GTK+. ke situs yang Anda buat. 





Topik-topik pada edisi mendatang masih mungkin berubah. 


82 01/2008 E INFOLINUX www.infolinux.web.id 


